P2 EDISI | HARGA Rp40.000 (Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp44.0001 
Ubuntu 7.04 
CentOS 5.0 


NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE www.infolinux.web.id ) 


DYyD 


Zabbix 1.3.5 
Review distro Ubuntu Feisty 
Membangun jaringan LI StWDErbasisiE 


“Tip dan trik Ubuntu Feisty 3 g Focus/SIS 2.2 


N BixData 2.7 


w Berbasiskan kode sumber RHEL 50 YA | 
wf Memenuhi kebutuhan server dan desktop Monit 4.9 


Virtualisasi dengan VMware Server 


Menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu PC po Comix 3.6.3 


Optical Character Recognition 


Teknik menerjemahkan gambar hasil scanner sehingga 
dapat diedit dan diprogram sesuai dengan kebutuhan ps0 


E: & p S0 —0n0 ara 
: HAELES 
BL Ig 

1 a3 
.————y 


./ Teknik membuat aplikasi client Yahoo! Messenger 
dengan memanfaatkan pustaka libyahoo2 pc 


:LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


NISN InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
Pusticattons Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 


EDITORIAL 


PILIH CENTOS ATAU 
UBUNTU? 


Pembaca yang budiman. InfoLINUX 06/2007 versi besar 
ini merupakan edisi khusus kedua di tahun 2007 yang 
menyertakan 2 DVD. DVD spesial yang kami sertakan ini 
berisi file-file ISO CD Ubuntu 7.04 Feisty Fawn dengan ber- 
bagai pilihan versi, antara lain Desktop, Server, Kubuntu 
Desktop, Edubuntu Server dan Addon, dan paket-paket 
extras untuk memutar video dan MP3. Sedangkan DVD 
regular berisi CentOS-5, dan berbagai paket yang seperti 
biasanya ada dalam DVD edisi regular. Kami hanya me- 
nyertakan DVD regular ini pada majalah versi ekonomis, 
agar harganya tetap ekonomis. 

Mengapa kami memilih CentOS dan Ubuntu? Alasan 
utamanya adalah kedua distro besar itu hampir bersamaan merilis versi terbarunya 
pada April 2007 lalu. Ubuntu merupakan distro paling popular versi distrowatch. 
com. Alasan lain, CentOS merupakan distro yang sangat kompatibel dengan distro 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Anda yang ingin menguasai dan menggunakan 
distro yang khusus dibuat untuk server kelas enterprise ini dapat memilih CentOS. 
Anda juga dapat menggunakan CentOS untuk persiapan mengikuti ujian sertifikasi 
Red Hat Certified Engineer (RHCE) atau Red Hat Certified Technician (RHCT), 


misalnya. 


Kami selalu berusaha menyediakan berbagai pilihan distro kepada pembaca. 
Harapan kami, Anda dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan selera Anda. Memilih distro Linux tidak seperti memilih suami atau istri, yang 
tidak bisa dicoba sebelum digunakan, dan tidak boleh berganti-ganti pasangan. 
Memilih distro lebih mirip atau dapat diumpamakan, seperti ketika Anda ingin 
memilih makan ayam kampung. Ada banyak pilihan yang bebas untuk dicoba, 
semuanya ayam kampung. Misalnya ada ayam goreng, ayam bakar, dengan ber- 
bagai merek dan turunannya. Hanya bumbu, cara masak, cara menyajikan, dan 
rasa yang sedikit berbeda. Seperti makan ayam, Anda juga dapat menggunakan 
lebih dari satu distro secara bersamaan atau bergantian. 

Dua distro Linux yang sedang ngetop ini, CentOS dan Ubuntu, isinya sama- 
sama kernel Linux, X Window, desktop Gnome, dan lain-lain. Yang membedakan 
keduanya hanyalah seperti bumbu atau tools-nya, antara lain cara instalasi, konfigu- 
rasi, dan update. Kedua distro ini merupakan turunan distro yang banyak pen- 
dukungnya, yakni Fedora Core dan Debian. Tidak seperti sistem operasi proprietary 
yang terkenal itu, kedua distro ini dapat digunakan sebagai sistem operasi desktop 
atau server. Selamat mencicipi dan menikmati. Aa 


— 


“— 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 


Rusmanto Maryanto (rus @infolinu.co.id) 


coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedig #LINUX Rana 


CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 
BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 


ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021) 4682-6817 


www.infolinux.web.id INFOLINUX W 06/2007 3 


INDEKS 


(81 Editorial 
(41 Indeks 


Aktual dan Profil 

161 Koperasi, Go Open Source! 

(71 Sun Campus Ambassador Indonesia 

(7) Profil: Iman Rochdilianto, Tidak Takut 
Kena Sweeping 

(8) Apakah Dell Akan Memilih Ubuntu? 

(8) Open Source Perlu Bentuk Perusahaan 

(8) Anggota Baru di Linux Foundation 

(91 Sam Hocevar Terpilih Menjadi Debian 
Project Leader yang Baru 

(9) Profil: Riki Rokhman Azis, Masa Depan 
yang Lebih Cerah 


Opini 

(10) I Made Wiryana: Kemampuan Hot Swap 
di Linux 

(12) Budi Rahardjo: Menunggangi Gelombang 


aa P Da 


Okay.-that' 


Ubuntu 

(14) Michael S. Sunggiardi: Perseteruan 
segera Berakhir 

(151 Bernaridho I. Hutabarat: Apa Itu Open 
Source? (2) 


Ix6j Surat Anda 


Testilinux 
(18) Penghargaan Terbesar dari Linux 


Hardware 
(21) EDIMAX BR-6216MG 
(21) SMCWBR14-N 


Distro 
(221 CentOS 5.0 
(22) Ubuntu 7.04 


Software 
(231 ZABBIX 1.3.5 (beta) 


(231 Zimbra Collaboration Suite 4.5 


Game 
(24) Ballz 1.0 
I24) Which way is up? beta0.6.5 


Buku 

(25) Beginning GIMP, From Novice to 
Professional 

(25) Beginning Ubuntu Linux, From Novice 
to Professional 

I25) Open Source Security Tools: A Practical 
Guide to Security Applications 


Software Pilihan 
I26J Focus/SIS 2.2 
(27) BixData 2.7 
(271 Monit 4.9 
(271 Comix 3.6.3 
(271 KoverArtist 0.5 
I28) Open Movie Editor 
1281 Diva 0.0.2 
(28) DOSBox 0.70 
I28) Speech and Debate Timekeeper 2.0.2 
(29) Capivara 0.8.1 
I29J Pcity 
(29) Linux Video Studio 0.1.7 
(29) Issue Dealer 0.9.125 


Utama 
(30) Optical Character Recognition di Linux 


Alternatif 
(38) Editor untuk Para Web Programmer 


Bisnis 
(421 Bisnis Koperasi Bersama Linux 


Praktik Instan 
144) Setting LTSP Secara Mudah dengan 
Edubuntu 


Solusi 
(48) Menambah Fonts Windows ke Linux 


(501 Komunitas 


Tutorial 

152) Simulasi Jaringan Nirkabel pada NS2 

154) Visualisasi Interaktif dengan gnuplot 

158) Membangun Kamus Dua Bahasa (bagian 
2 dari 2 tulisan) 

161) Membangun Yahoo! Messenger Sendiri 

168) Membuat Linux LiveCD dengan Linux 
Live Script 

(70) Virtualisasi Komputer Menggunakan 
VMware Server 

175) Tip dan Trik Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) 


(781 Info Harga 
(80 Kuis InfoLINUX 
(827 Edisi Mendatang 


4 


06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Koperasi, Go Open Source! 


alam rangka memperkenalkan Teknologi Informasi berbasis Free & Open Source Soft- 


ware kepada komunitas Koperasi dan UKM, pada tanggal 28 April 2007 lalu, Koperindo. 
Com didukung oleh Depkominfo, Kementerian Ristek, dan majalah InfoLINUX, mengada- 


kan sarasehan ICT untuk para komunitas koperasi yang berada di kota Bandung. 


Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam 
sarasehan ini adalah untuk meningkatkan 
dan mengembangkan kreativitas SDM kopera- 
si, meningkatkan kompetensi dan daya saing 
yang berbasis ICT, dan membebaskan keter- 
gantungan koperasi terhadap penggunaan 
“software bajakan”, serta adanya penegakan 
dan penghargaan atas HaKI. 

Koperasi di Jawa Barat dan khususnya di 
kota Bandung, akan menjadi percontohan 
yang pertama dalam mengimplementasikan 
Free & Open Source Software (FOSS). Hal 


ini dapat dilakukan Koperindo.Com, dengan 


cara memberikan bantuan secara gratis untuk 
proses migrasi sistem operasi dan software 
bajakan ke sistem operasi berbasis FOSS, 
seperti IGOS Nusantara, PINUX, dan berbagai 
aplikasi perkantoran yang berlisensi bebas. 
Bertindak sebagai pembicara dalam acara 
ini, Ir. Cahyana Ahmadjayadi, selaku Direktur 
Jenderal Aplikasi Telematika Depkominfo RI, 


Rusmanto, selaku Pemimpin Redaksi majalah 
InfoLINUKX, dan Dr. Ir. Engkos Koswara yang 
mewakili Kementerian Ristek. 

Menurut Cahyana, acara yang berslogan 
“Koperasi, Go Open Source” ini diharapkan 
menjadi semangat dan gaung, hingga puncak 
perayaan Hari Koperasi yang jatuh pada 
anggal 12 Juli 2007, dan akan diadakan acara 
secara nasional di Bali. Dukungan serupa juga 
diberikan oleh Kementerian Ristek yang mem- 
bagikan secara gratis CD-R IGOS Nusantara 
kepada koperasi-koperasi yang hadir dalam 
acara sarasehan ini. Engkos Koswara yang 
mewakili Kementerian Ristek, menyampai- 


kan semangat Indonesia, Go Open Source!, 


dalam rangka memperkuat sistem teknologi 
informasi melalui pengembangan dan pe- 
manfaatan FOSS. 

Rusmanto yang mewakili Majalah Info- 
LINUX menyampaikan tentang pemanfaatan 
Linux dan FOSS, berdasarkan sudut pandang 


dari praktisi. Menurutnya, belajar Linux ada 
yang susah dan ada yang gampang, dan tentu- 
nya yang menarik adalah dengan semakin 
mendalami LINUX/FOSS, maka akan menjadi 
lebih “pintar” dan kreatif. 

Pada acara sore diberikan kesempatan 
workshop instalasi IGOS Nusantara, dengan 
6 unit komputer yang sudah disediakan 
oleh panitia. Ibu-ibu perwakilan dari peserta 
mendapat kehormatan untuk mencoba, dan 
memberikan komentar tentang pengalaman- 
nya menginstal IGOS Nusantara. Rata-rata 
dari mereka mengaku kalau menginstal IGOS 
Nusantara lebih mudah, dikarenakan proses 
instalasinya menggunakan Bahasa Indonesia. 

Seluruh rangkaian kegiatan akan menjadi 
acuan semangat “Koperasi, Go Open Source!”. 
Koperasi-koperasi di Jawa Barat akan men- 
jadi percontohan yang pertama dalam me- 
nyuarakan gerakan Koperasi, Go Open Source! 
sebagai bagian dari semangat IGOS. ta) 


6 


06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Sun Gampus Ambassador Indonesia 


un Microsystems Indonesia untuk 
kali 


Sun Campus Ambassador Indonesia. 


pertamanya mengumumkan 
Sun Campus Ambassador merupakan 
bagian dari program Sun Education 
Global, yang juga merupakan komitmen 
Sun Microsystems dalam memfasilitasi 
pengembang di kalangan akademisi untuk 
berinovasi dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Sun Campus Ambassador yang 
saat ini telah mencakup 300 mahasiswa di 
seluruh dunia, bertujuan mengembang- 
kan platform Sun (OpenSolaris dan Java) 
sebagai platform pilihan di kalangan para 
pengembang akademisi muda. Kartika 


Anindya Putri, mahasiswi jurusan Ilmu 
Komputer, Universitas Indonesia, telah 
terpilih sebagai Sun Campus Ambassador 
Indonesia 2007. 

“Sun Campus Ambassador merupakan 
komponen utama dalam Sun Academic 
Initiative (SAI), dan dirancang untuk 


mengembangkan penggunaan teknologi 


Sun, serta meningkatkan perkembangan 
teknologi tersebut di kalangan pengem- 
bang muda, khususnya para mahasiswa,” 
kata Harry Kaligis, Business Development 
& Marketing General Manager, PT Sun 
Microsystems Indonesia. “Sun berkomit- 
men untuk memberdayagunakan para 
pengembang di kalangan akademis melalui 


filosofi saling berbagi, kolaborasi, dan 
inovasi terbuka, yang sejalan dengan The 
Participation Age (Era Semua Pihak Ber- 
partisipasi) dari Sun. Hal ini memungkin- 
kan para generasi muda untuk berkompe- 
tisi di dunia global, dalam menciptakan 
inovasi baru yang dapat dinikmati oleh 
semua orang.” 
Melalui 
Ambassador, Kartika akan bekerja sama 
dengan tim Pendidikan dan Riset Global 


program Sun Campus 


Sun Microsystems dalam mensosialisasi- 
kan platform teknologi Sun kepada para 
sesama rekan mahasiswa, pengajar dan 


peneliti di perguruan tinggi. Sun akan 


memberikan pelatihan kepada Sun 
CampusAmbassadoruntukmensosialisasi- 
kan teknologi Sun di kalangan akademis. 
Sebagai Sun Campus Ambassador, Kartika 
juga memfasilitasi dan mendukung para 
pengembang muda untuk menggunakan 
teknologi Sun melalui berbagai forum, 


diskusi, workshop dan komunitas ber- 


basis teknologi open source. ta) 


MMaraknya razia yang dilakukan oleh aparat 
keamanan ke berbagai perusahaan yang 
menggunakan software bajakan, berdampak 
positif terhadap penggunaan Linux dan FOSS 
di Indonesia. Iman Rochdilianto (Iman), salah 
seorang staf di Departemen Perindustrian, 
juga merasakan dampak hal ini. 

Iman yang mengenal Linux sejak tingkat 
Il di masa kuliah, menjelaskan kalau dengan 
menggunakan Linux, dirinya tidak perlu takut 


www.infolinux.web.id 


Profil: Iman Rochdilianto 


Tidak Takut Kena Sweeping 


akan sweeping oleh aparat. “Linux itu paling 
enak buat coding, karena tools-nya banyak 
banget. Juga bagus untuk server, karena cu- 
kup download satu distro, dan semua keper- 
luan buat development dan server sudah ada. 
Satu lagi, kalau pakai Linux, kita tidak perlu 
lagi kena sweeping dan dituduh ngebajak. 
Karena, di kantor saya sekarang ada tim 
khusus untuk penegakan HAKI,” ujar Iman. 
Sebelum bekerja di tempat saat ini, di kan- 


AKTUAL «PROFIL 


tor terdahulu, Iman bersama rekan banyak 
memanfaatkan Linux untuk keperluan develop- 
ment. Mulai dari kebutuhan e-learning, sms 
center, website sekolah, dan aplikasi akunt- 
ing, dengan menggunakan Linux. Iman juga 
pernah menjadi instruktur setting gmail, yang 
waktu itu bekerja sama dengan InfoLINUX. 
Untuk “urusan aplikasi, Iman paling 
menyenangi coding menggunakan editor Kate. 
“Kenikmatan coding dengan bebas meng- 
gunakan editor favorit saya Kate, sambil denger 
lagu yang mengalir dari XMMS, adalah hal yang 
paling menyenangkan di Linux,” jelas Iman. 
Berikut harapan Iman, “Semoga Linux 
makin memasyarakat, dan marilah me-Linux- 
kan masyarakat”. 
E-mail Iman: iman. 3004@yahoo.com 


INFOLINUX W 06/2007 


7 


AKTUAL PROFIL 
Apakah Dell Akan Memilih Ubuntu? | Anggota Baru di 


ell yang dikenal sebagai salah satu 

produsen komputer terbesar dunia, 

saat ini tengah mempertimbang- 
kan desakan konsumen yang meminta 
agar perusahaan ini menyediakan sistem 
operasi Linux pada paket penjualan 
komputernya. 

Dalam sehari, pihak Dell mengaku 
telah menerima lebih dari 100.000 per- 
mintaan dari para pelanggan untuk me- 
nyediakan Linux sebagai sistem operasi 
alternatif, selain Microsoft Windows. 


“Kami mendengarkan pendapat pelang- 


gan tentang Linux, dan kami menjadikan- 


nya sebagai bahan pertimbangan,” jelas 
David Lord selaku juru bicara Dell. 

Yang menjadi bahan perbincangan 
adalah distro apa yang akan dipilih Dell, 
jika memang merealisasikan hal ini. 
Meski pihak Dell belum mengumumkan 
secara resmi mengenai distro apa yang 
akan digunakan. Beberapa sumber resmi 
yang berhubungan dengan Dell memberi- 
kan informasi kepada DesktopLinux.com 
bahwa Dell akan memilih Ubuntu sebagai 
pilihan desktop Linux-nya. 

Dari keterangan yang didapat dari 
beberapa sumber internal Dell yang 
diperoleh DesktopLinux.com, didapat 


kabar kalau Dell akan langsung men- 
ginstalasikan versi terbaru dari Ubuntu 
(Ubuntu 7.04), pada beberapa produk 
komputernya mulai bulan Mei 2007. 
Menurut pihak tersebut, Ubuntu Linux 
akan dirilis pada produk Dell e-series “Es- 
sential”, Dimension desktop, XPS desktop, 
dan e-series Inspiron desktop. M 


Open Source Perlu Bentuk Perusahaan 


emerintah menginginkan pengembang 

peranti lunak kode terbuka atau open 

source membentuk perusahaan peranti 
lunak. Hal ini tercetus dari ungkapan 
Menteri Komunikasi dan Informatika (Men- 
kominfo) Sofyan Djalil, yang mengatakan 
kalau selama ini para pengguna open source 
mengalami kesulitan jika menggunakan 
peranti lunak berbasis open source, karena 
tidak mendapat layanan support. 

Dukungan yang diperlukan, menurut So- 
fyan, seperti konsultasi pemakaian dan ban- 
tuan. “Karena sulit mendapatkan layanan 


support, alhasil pengguna komputer ter- 


paksa harus mandiri,” ujar Sofyan di sela 
acara ICT Indonesia Initiative Conference, 
Hotel Bidakara, Jakarta. 

Selain itu, kalangan open source bisa 
mengikuti tender legalisasi peranti lunak 
komputer di kantor-kantor pemerintah 
dengan membentuk perusahaan. “Dengan 
adanya perusahaan berbasis open source, 
maka pemerintah dan pengguna umum 
dapat mengetahui secara cepat, jika suatu 
saat menemui kesulitan,” kata Sofyan. 

Secara umum, pernyataan yang di- 
kemukakan Menkominfo akan kurangnya 
layanan support berbasis open source soft- 
ware tidaklah tepat. Beragam layanan sup- 
port, baik yang bersifat free seperti mailing 
list, forum, dan sebagainya, dapat ditemu- 
kan dengan mudah di Internet. Beberapa 
perusahaan support berbasis opensource 
software seperti CTI, GudangLinux, Rimba- 
Linux, indolinux, NF, dan sebagainya, juga 
siap melayani kebutuhan layanan support 
bagi kalangan enterprise. Aa 


Linux Foundation 


ada pertengahan April yang lalu, Linux 
Foundation baru saja mengumumkan 
kalau Nokia, Marvell, dan VirtualLogic 
sebagai anggota baru mereka. Setiap ven- 
dor yang baru bergabung ini sangat ter- 
tarik untuk memberikan penetrasi Linux 


ke dalam berbagai perangkat TI dan pasar 
telekom mereka, dan menambah jangkauan 
area yang baru untuk sistem operasi yang 
bersifat open source. 

Nokia yang dikenal sebagai perusahaan 
mobile telekom yang besar, sudah memuat 
prinsip kerja dari Linux, dalam membuat 
mobile Linux browser. Nokia juga merupa- 
kan salah satu vendor mobile terbesar, yang 
telah memasukkan sistem operasi Linux 
ke dalam beberapa handset mereka yang 
telah beredar di pasaran. Pihak Nokia juga 
menjelaskan kalau fokus utama mereka ber- 
gabung ke Linux Foundation adalah untuk 
meningkatkan pembuatan tablet PC ber- 
basiskan Linux. 

Marvell, perusahaan pembuat network 
silicon dan produk sejenis lainnya, sangat 
ertarik di Linux untuk mengembangkan 
embedded platform, yang kemungkinan akan 
membuat layer sistem operasi di perangkat 
jaringan untuk kebutuhan enterprise dan 
konsumen, seperti switch dan router. 

Sedangkan VirtualLogix, sangat tertarik 
bergabung ke Linux untuk meningkatkan 


teknologi virtualisasi di Linux. Perusahaan 
ini menspesialisasikan pada aplikasi real- 
time dan aplikasi embedded, seperti mobile 
phone, dan aplikasi infrastruktur jaringan. 
Dengan solusi virtualisasi, perusahaan 
dapat menurunkan biaya pembelian hard- 


ware, karena dapat menjalankan beberapa 


sistem operasi dalam sebuah hardware. A 


TJ LINUX 


tandard Base Workaroups Linux Protetion Calsberation Forum 


The Linux Foundation 


Standardization & 
Collaboration 


Protection & Promotion 


8 


06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Sam Hocevar Terpilih Menjadi 
Debian Project Leader yang Baru 


ebian dikenal sebagai salah satu distro 
| yang menjunjung tinggi nilai-nilai free 

software. Dalam distro Debian, Anda 
dapat menemukan puluhan ribuan paket 
aplikasi yang dikerjakan oleh ribuan devel- 
oper Debian Project dari berbagai penjuru 
dunia. 

Karena cukup kompleksnya mena- 
ngani pekerjaan untuk memanajemeni 
para developer Debian Project yang cu- 
kup banyak ini, maka dipilihlah seorang 
Debian Project Leader (DPL) untuk ber- 
tanggung jawab mengenai hal ini. 

Pada akhir Apri 


Hocevar terpilih menjadi Debian Project 


yang lalu, Samuel 


Leader yang baru, menggantikan posisi 
Anthony Towns dari periode sebelum- 


nya. Hocevar dipilih, setelah berhasil 


mengalahkan tujuh kandidat lainnya, 


dalam melakukan kampanye yang dapat 
mencari jalan untuk meningkatkan inter- 
aksi antar-anggota Debian Project. 
Pemilihan Hocevar ini terjadi pada saat 
Debian kehilangan minat di antara peng- 
guna dan pengembangnya yang banyak 
beralih ke proyek Ubuntu, dan mencari 
cara dalam meningkatkan efisiensi kerja 
di divisi internal mereka. 
DPL official 
dari Debian Project memiliki dua fungsi 


sebagai representative 
utama, yakni fungsi internal dan fungsi 
eksternal. Fungsi eksternal lebih ber- 
fokus untuk memperkenalkan Debian 


Project kepada pihak lain. Termasuk salah 
satunya menjalin hubungan baik dengan 
organisasi dan perusahaan lain yang ber- 
hubungan dengan Debian. 

Untuk tugas internal, seorang DPL 
harus dapat menangani proyek dan 
mendefinisikan visi. Salah satunya adalah 


untuk mendelegasikan tugas, dan melihat 


bagaimana mereka dapat mengerjakan tu- 
gas yang diberikan. 

Tugas internal terpenting lain bagi 
seorang DPL adalah harus dapat mening- 
katkan koordinasi dan komunikasi antar 
developer Debian Project, sehingga distro 
ini dapat menjadi lebih baik. A 


AKTUAL «PROFIL 


Kernel 


Setelah hampir dua setengah bulan menung- 
gu rilis terahir dari Linux kernel, pada 25 April 
2007, Linus Torvalds mengumumkan versi 
final stablerilis dari Linux kernel versi 2.6.21. 
Perubahan terbesar padaversi 2.16.21 adalah 
semua waktu berubah agar mendukung tick- 
less system. Beberapa fitur lain dalam versi 
ini diantaranya, VMI, KVM updates, Optional 
ZONE DMA, devres, dan GPIO API. 


Rawstudio 


Rawstudio adalah aplikasi open source 
yang dapat digunakan untuk membaca, dan 
memanipulasi RAW images dari kamera 
digital. Aplikasi ini dapat melakukan konversi 
file RAW menjadi format JPEG, PNG, atau 
TIF. Salah satu tujuan dibuatnya Rawstudio, 
dikarenakan masih sedikitnya aplikasi image 
editing di Linux yang dapat membaca format 
RAW dengan baik. 


Ubuntu 


Sesuai dengan jadwal rilisnya, pada tanggal 
19 April 2007 yang lalu, akhirnya telah dirilis 
versi terbaru dari Ubuntu, yaitu Ubuntu 7.04 
(Feisty Fawn). Selain Ubuntu 7.04, sudah 
dirilis juga beberapa distro turunan Ubuntu 
seperti Kubuntu 7.04, Xubuntu 7.04, dan 
Edubuntu 7.04. Versi terbaru Ubuntu 7.04 ini, 
dapat Anda temukan pada bonus InfoLINUX 
06/2007 edisi regular. 


MSudah manusiawi, kalau setiap individu 
mengharapkan masa depan yang lebih cerah. 
Dengan berusaha, dan fokus terhadap apa 
yang diyakininya berhasil, keinginan tersebut 
kemungkinan besar terwujud. Demikian pula 
dengan keyakinan Riki Rokhman Azis (Riki), 
yang kini terjun ke dunia Linux. 

Latar belakang Riki menjadi pengguna Linux, 
dikarenakan dirinya melihat belum banyak 
orang Indonesia yang menguasai Linux. “Seb- 


www.infolinux.web.id 


. Profil: Riki Rokhman Azis 
« Masa Depan yang Lebih Gerah 


agai seorang yang tidak memiliki kesempatan 
untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, saya 
berusaha untuk mencari kemungkinan masa 
depan yang lebih cerah. Saya melihat orang 
yang menguasai Linux di Indonesia belum 
banyak. Maka dari itu, saya mencoba ikut terjun 
ke dunia Linux,” jelas Riki. 

Riki yang saat ini menjadi salah seorang web 
programmer di sebuah perusahaan TI, sudah 
mengerjakan beberapa project dengan meng- 


gunakan Linux. Salah satunya adalah SIMPEL, 
sebuah sistem informasi sekolah berbasiskan 
web. “Salah satu project Linux yang pernah saya 
develop adalah SIMPEL versi 1.1.3, yang pernah 
diimplementasikan di SMA Dwiwarna Boarding 
School pada tahun 2006, dengan menggunakan 
distro Mandriva 2005,” ujar Riki. 

Satu pengalaman menarik saat menggu- 
nakan Linux yang pernah dirasakan Riki adalah, 
pada saat dirinya berhasil menyelamatkan data 
dari harddisk yang OS Windows-nya rusak, 
dengan menggunakan Linux LiveCD. 

Berikut harapan Riki. “Sangat diperlukan 
sebuah program pengenalan, implementasi, 
dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 
Linux secara terpadu, dan berkesinambungan.” 

E-mail Riki : rophenk@gmail.com 


INFOLINUX " 06/2007 


9 


OPINI 


| Made Wiryana 


Kemampuan Hot Swap 


di Linux 


Ketika menggantikan suatu komponen, 
cara yang termudah dengan melakukan shut 
down terlebih dahulu. Tapi tentu saja pada 
beberapa aplikasi, hal itu tidak mungkin 
dilakukan. Proses shutdown berarti sistem 
harus dimatikan, dan membutuhkan proses 
sinkronisasi setelah dinyalakan. Hal ini 
akan lumayan rumit buat sistem kompleks 
yang terintegrasi dengan ketat, misalnya 
pada sistem kluster. Cara lain adalah den- 
gan memanfaatkan sistem cadangan (redu- 
dancy). Sehingga ketika salah satu mesin 
dimatikan untuk digantikan komponennya, 
maka sistem cadangan lainnya akan men- 
gambil-alih kerja dan tetap beroperasi. Cara 
ini biasa digunakan untuk proses perawatan 
rutin, dan penggantian komponen. 
Sedangkan hot swap pada perangkat 
lunak, merupakan kemampuan program atau 
sistem untuk mengganti kode program yang 
sedang dijalankan, tanpa perlu menghenti- 
kan eksekusi program tersebut. Tidak semua 
bahasa pemrograman mendukung itu. LISP, 
Erlang, Smalltalk yang berbasiskan image 
pada eksekusinya, dan sudah mendukung 


otswap merupakan kemampuan penggan- 
tian komponen sistem, tanpa menghenti- 
kan kerja sistem. Misal untuk kebutuhan 
perawatan atau penambahan komponen, 
contohnya perangkat USB atau harddisk yang 
bersifat hot swap. Tentu saja, untuk itu dibutuh- 
kan mekanisme khusus pada perangkat keras 
FN dan perangkat lunak. Misalnya mendeteksi saat 
K | yang tepat untuk mengganti, melakukan isolasi 
"| sistem dan proses penggabungan kembali kom- 


VA ponen baru ke sistem yang sedang berjalan. 


continuation sudah mendukung proses hot 
swap. Erlang dengan OTP-nya, memang telah 
eruji untuk pekerjaan ini. Hal itu disebabkan 
pada Erlang, program dijalankan sebagai ri- 
buan proses kecil yang merupakan implemen- 
asi dari fungsi (bagian terkecil dari program 
di Erlang). Sehingga ketika melakukan update 


suatu fungsi, yang dilakukan adalah membiar- 
kan proses kecil yang lama berjalan, dan versi 


baru akan dijalankan sebagai proses baru. Pro- 
gram secara keseluruhan tak perlu berhenti. 
Dengan memiliki mekanisme hot swap ini, 
maka web server tetap berjalan tanpa perlu 
dimatikan ketika akan dilakukan perbaikan 
(misal bug akibat keamanan, sehingga perlu di- 
perbaiki sesegera mungkin). Web server Yaws 
yang ditulis dengan Erlang dapat ditambal 


kodenya, tanpa perlu di-restart. Berbeda 
misalnya dengan Apache atau Lighttpd yang 
harus di-shutdown untuk di-patch. Pada Yaws, 
fungsi yang terkait dapat langsung diperbaiki 


dan hanya berakibat pada fungsi itu saja, dan 
Yaws tetap berjalan melayani reguest. 

Pada aplikasi Java menjadi sulit dilakukan 
karena keterkaitan antara struktur data, juga 


akibat model konkurensi Java yang meng- 
anut shared memory. Memang server aplikasi 
Java bisa men-deploy aplikasi tanpa mem- 
boot server-nya, tapi belum sampai di tingkat 
mengkinikan server-nya itu sendiri. Sedang- 
kan untuk C# dan VB.NET, hal itu baru bisa 
dilakukan di lingkungan debugger saja. 

Tapi bagaimana bila di atas sistem operasi 
yang ingin di-hot swap. Misal mengganti ker- 
nel dengan kernel versi baru. Ketika selesai 
menambal (patch) kernel, dan mengkompilasi- 
nya, maka sistem harus di-boot sehingga 
kernel yang baru ini dapat dimuatkan ke 
memory, dan dijalankan. Pada beberapa 
sistem yang membutuhkan keandalan tinggi, 


KL 
..Web server tetap 


berjalan tanpa perlu 
dimatikan, ketika 
akan dilakukan 
perbaikan...,, 


mematikan seluruh sistem adalah hal yang 
tabu. Memang telah ada sistem operasi yang 
memiliki kemampuan mengkinikan secara 
dinamis, tetapi biasanya memang telah 
dirancang dari awal, misal SPIN, Exokernel, 
dan K42. Tapi ini hanya untuk sistem operasi 
khusus, jadi bukan untuk sistem operasi yang 
digunakan pada umumnya. 

Linux dikembangkan TIDAK dengan justi- 
fikasi perawatan yang berkonsep 3R (Reboot, 
Reformat, Reinstall). Sehingga keandalan se- 
alu ingin jadi tujuan dari pengembang Linux. 


Dengan dibukanya source code Linux, maka 
dengan cepat dapat mengadopsi ide-ide di 
sistem operasi khusus tersebut sehingga 


dapat diterapkan Linux. 

DynAMOS merupakan contoh suatu 
sistem pengkinian yang memungkinkan 
Linux di-update (patch) tanpa perlu di-boot 
ulang. Hal itu ditempuh dengan menerap- 
kan dynamic instrumentation, suatu teknik 
memasukkan kode langsung ke dalam image 
memory dari suatu sistem yang sedang ber- 
jalan. Pengkinian dapat dilakukan secara 
otonomi kepada kernel, berdasarkan aturan 
yang ditentukan oleh pengguna. 

Reboot? Jauh-jauh deh, dari Linux. A 


10 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Menunggangi 
Gelombang Ubuntu 


tulisan di blog, dan sejenisnya. 


Produk proprietary dari sebuah perusahaan 
besar akan (lebih) mudah mendapatkan 
dana untuk iklan. Bagaimana dengan pro- 
mosi produk open source? Siapa yang mau 
membayar biaya iklan open source? Sebet- 
ulnya sudah ada contoh suksesnya, yaitu 
web browser Firefox. 

Pada mulanya, web browser Firefox 
kurang terkenal dibandingkan web browser 
lain. Bayangkan, Internet Explorer sudah me- 
nyatu di sistem operasi Microsoft Windows. 
Mozilla sudah ada, tapi tidak terlalu dikenal 
oleh masyarakat pengguna komputer. Firefox, 
yang mengambil basis kodenya dari Mozilla, 
menggunakan berbagai cara untuk memop- 
ulerkan diri. Bahkan Firefox sampai diiklankan 
di surat kabar besar di Amerika Serikat. 

Gelombang Firefox kemudian menyerbu 
seluruh dunia sehingga banyak orang yang 
tahu tentang Firefox itu, dan menggunakan- 
nya. Di berbagai sistem operasi, Firefox kemu- 
dian dijadikan browser pilihan penggunanya. 
Bukan berarti bahwa Firefox itu tidak bagus 
secara teknis, bahkan sebaliknya. Secara tek- 


esuksesan sebuah produk tidak hanya 
bergantung kepada aspek teknis saja. 
Ada banyak contoh di mana sebuah 
produk yang secara teknis kalah dari 
pesaingnya, namun dia merupakan produk 
yang paling populer dan banyak penggunanya. 
Penetrasi penerimaan sebuah produk ber- 
gantung kepada kenal tidaknya masyarakat 
terhadap produk tersebut. Pengenalan produk 
dapat dilakukan dengan iklan, demo, seminar, 


road show, testimoni, tulisan di media cetak, 


nis, Firefox merupakan web browser superior. 
Namun tanpa adanya upaya untuk mempo- 
pulerkan, maka Firefox mungkin hanya akan 
dikenal di lingkungan tertentu saja. 


Mungkin ada orang yang mempertanya- 
kan, bahwa Ubuntu bukan sistem operasi 
yang baru. Ubuntu hanya merupakan salah 
satu distro dari Linux. Saran saya adalah 
untuk tidak usah berdebat soal hal seperti 
ini. Perdebatan tentang hal ini hanya akan 
membuat orang awam bingung. Biarkanlah 
sekarang orang kenal Ubuntu lebih dahulu. 
Nanti setelah banyak orang kenal, mungkin 


ada orang yang ingin mendalami Linux lebih 


dalam, dan mengenal distro-distro Linux 


ainnya. 


Sekarang kita perlu memikirkan apa lagi 
yang dapat kita lakukan dengan adanya gelom- 


bang Ubuntu ini. Sebagai contoh, kita bisa 
mempopulerkan Ubuntu sebagai solusi untuk 
perkantoran, karena di dalamnya sudah terpa- 
sang OpenOffice, Firefox, dan lain-lain. Atau 
bisa juga kita populerkan Ubuntu untuk pen- 
didikan, dengan Edubuntu-nya. Masih ada 
banyak ide lainnya yang dapat kita jalankan. 

Pada 


Ubuntu sebagai sebuah solusi, dengan brand 


prinsipnya, kita perkenalkan 


Ubuntu. Untuk itu, kita sama-sama harus 


mulai melakukan utak-atik Ubuntu, seperti 
misalnya ikut bagian dalam menerjemahkan 
istilah-istilah di Ubuntu — yang sebenarnya 
dapat digunakan untuk sistem Linux lainnya 
— ke dalam bahasa Indonesia. Atau sedikit- 
nya ikut memperkenalkan Ubuntu ke banyak 
orang di sekitar kita. 

Penggemar distro lain, seperti saya, harus 
sedikit bersabar, dan jangan malah mem- 
buat perang distro yang akan membingung- 
kan pengguna. Yang penting saat ini adalah 


..Semakin banyak orang mengenal 
Ubuntu, maka semakin baik bagi solusi open 
source lainnya.,, 


Ubuntu kelihatannya juga melewati jalur 
yang sama. Peluncuran Ubuntu versi 7.04, 
Feisty Fawn, baru-baru ini dibarengi dengan 
road show, dan juga pemberitaan di surat ka- 
bar dan majalah. Meskipun pemberitaannya 
bukan dalam bentuk iklan yang besar, akan 


tetapi berita mengenai keberadaan sistem ope- 
rasi yang baru berusia tiga tahun ini ternyata 
mulai dilihat oleh orang banyak. Ini berita 
bagus untuk gerakan open source. Gelombang 
yang mirip dengan Firefox telah datang. 


semakin banyak orang mengenal Ubuntu, 
maka semakin baik bagi solusi open source 
ainnya. 

Sekarang kita perlu lepaskan mental keter- 
gantungan kepada sebuah sistem operasi 
ebih dahulu. Setelah masyarakat tahu bahwa 
ada alternatif lain yang sama baik atau bahkan 
ebih baik, nanti bisa kita sodorkan berbagai 


alternatif distro dan customization yang dapat 


dilakukan dengan platform Linux. Mari kita 


berselancar di atas gelombang Ubuntu. A 


12 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Perseteruan Segera 


Berakhir 


alam waktu dekat, pergunjingan pe- 

makaian peranti lunak yang sifatnya 

terbuka (Open Source) dan yang ter- 

tutup (Proprietary) akan segera berakh- 
ir, karena impian Microsoft membuat aplikasi 
berbasis Internet disalip oleh Google. 

Pada saat saya berkesempatan hadir di 
Microsoft Seattle di tahun 2002, saya diberi 
sajian suatu konsep yang menurut presenter- 
nya adalah konsep masa depan, yaitu me- 


nyimpan satu program aplikasi di jaringan 


Internet, dan penggunanya hanya tinggal membayar per akses saja. 


Kesulitan yang mereka hadapi yaitu ketidak- 
mampuan lembaga keuangan sejenis Visa dan 
Master untuk dapat berkolaborasi dalam skala 
dunia, karena banyak pemanfaatan kartu 
kredit di dunia ketiga yang diakal-akalin, dan 
merupakan alat untuk kejahatan. 

Konsep bayar sewaktu pakai merupakan 


konsep yang paling fair untuk pemanfaatan 
peranti lunak. Apalagi jaringan Internet su- 
dah merupakan suatu keharusan dalam satu 
perkantoran. 
kan sudah 


penggandaan peranti lunak secara ilegal. 


Dengan konsep ini, diharap- 
idak ada lagi pembajakan, dan 


Masyarakat luas akan dapat memanfaat- 
kan komputer dengan lebih leluasa, yang 
nota bene harus dibarengi dengan kemam- 
puan memberikan layanan infrastruktur yang 


memadai untuk sistem seperti ini. 

Google yang berani memulai dan di- 
dukung oleh tim riset yang andal, saat ini 
sudah menawarkan layanan yang beragam, 
mulai dari mesin pencari Google, lalu mail 
server Gmail dengan kapasitas bukan main, 
sistem kalendar yang bisa di-share, dokumen- 


tasi foto, mailing list, dan Google Reader untuk 
membaca dokumen-dokumen dan informasi 
yang panjang, dan butuh berkali-kali meng- 
aksesnya. Fitur terbaru dari Google yang di- 


Google Documents, sekaligus kita dapat me- 
etakkan file di tempat terbuka, sehingga dapat 
dibaca dan dieditolehrekankerjakitayanglain. 
Hal yang sama juga berlaku di Google Docu- 
ments pengolah angka atau spreadsheet, yang 
argetnya adalah menggantikan program se- 
jenis Microsoft Excel, untuk dapat mengolah 
satu angka dengan sempurna. 

Sayangnya, Google belum berhasil mem- 
buat Google Documents Presentation yang 
dapat membuat presentasi seperti halnya 


Microsoft Power Point. Karena kalau Google 
menyediakan ketiga fungsi ini, maka dalam 
satu perkantoran, kita tidak perlu lagi meng- 
gunakan program yang cukup mahal seperti 
Microsoft Office. 

Mengikutsertakan Internet ke dalam satu 
pekerjaan kantor merupakan hal yang sangat 


memungkinkan, karena sebagian besar kan- 
tor-kantor di kota besar, kebanyakan sudah 
memiliki akses Internet dengan baik. Impian 
Bill Gates untuk membuat aplikasi yang jalan 
di jaringan segera akan dapat dilaksanakan, 
menyusul Google yang sudah mulai bereks- 
perimen dengan cuma-cuma. 

Dengan tersedianya peranti lunak aplikasi 
dasar seperti word dan spreadsheet, maka 
akan mempercepat adaptasi masyarakat ter- 
hadap aplikasi perkantoran, seperti akun- 
tansi, inventori, database kepegawaian, dan 
mungkin bisa sampai ke pemanfaatan peranti 
lunak sekelas ERP (enterprise resource planning) 
untuk pabrik, dan perusahaan multinasional. 

Bayangkan saja, kita hanya perlu mem- 
bayar tiga ratus ribu per bulan. Misalnya 


KL 
Konsep bayar sewaktu pakai merupakan 
konsep yang paling fair untuk pemanfaatan 
peranti lunak.,, 


perkenalkan secara intensif juga adalah peng- 
olahan dokumen yang termasuk di dalamnya 
pengolah kata (word), dan pengolah angka 
(spreadsheet). 

Google Documents ini merupakan konsep 
yang saya lihat beberapa tahun lalu di gedung 


Microsoft, dengan berbagai kecanggihan yang 
sampai hari ini belum direalisasi oleh Micro- 
soft sendiri. Dengan menjadi anggota gratis di 
Google, kita mempunyai kesempatan untuk 
mengolah kata dan membuat tulisan di dalam 


untuk dapat menggunakan semua fungsi dan 
program aplikasi yang lengkap, yang biasanya 
harus dibeli dengan harga ratusan juta rupiah. 
Sementara pengembang peranti lunaknya, 
tidak khawatir akan pembajakan dan terus 
mendapatkan penghasilan secara kontinyu, 
selama pelanggannya puas dengan semua 
fasilitas yang diberikan. 

Ini betul-betul merupakan bisnis masa 
depan, dan sekaligus pemanfaatan komputer 


untuk yang terbaik. A 


14 06/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Bernaridho I. Hutabarat 


Ana itu open source? 


ada tulisan sebelumnya saya telah me- 
nyinggung tentang istilah open source, 
makna tentang open source yang lebih 
diwakili oleh istilah opened—source- 
code. Saya juga telah singgung bahwa istilah 
source-code—included bahkan lebih baik dar- 
ipada opened—source-code, dan alasan pe- 
makaian single-dash dan double-dash untuk 
mempermudah pemahaman. Istilah source- 
code—included menyatakan bahwa source- 


code disertakan. Inilah makna yang sebena- 


rnya hendak dinyatakan dalam istilah open source. 


Pada tulisan ini saya akan singgung cara 
menjelaskan source-code. Seperti saya 
singgung pada tulisan sebelumnya, jika 
kita menyebut istilah opened—source- 
code orang awam yang paham bahasa Ing- 
gris akan segera paham bahwa kita hendak 
menjelaskan sesuatu yang terkait dengan 
source-code. 


Pemahaman yang segera 


(bahwa yang dibicarakan adalah tentang 


source-code) inilah yang sulit didapat 
kalau kita hanya memakai istilah open 
source. Banyak tulisan pengantar tentang 
open source tidak menyinggung/menye- 
but istilah source-code sama sekali, pada- 
hal source-code adalah inti semua pemba- 
hasan tentang open source. 

Bila orang awam yang dimaksud telah 


ahu bahwa bahwa kita hendak bicara 


tentang open-source, banyak hal menjadi 


ebih mudah. Yang kita perlukan seka- 
rang adalah penjelasan tentang apa itu 
source-code. 

Kita dapat memakai analogi yang di- 
ubah dari analogi Richard Stallman untuk 
program code. Stallman menganalogikan 
program code seperti resep. Dia me- 
nyatakan a program is like a recipe. Saya 


usulkan alternatif : program dianalogikan 
bukan dengan resepnya, tetapi bahan-ba- 
hannya. Bahan mentah dapat dianalogi- 
kan sebagai source-code, bahan setengah 
jadi (hasil antara) dapat dianalogikan 
sebagai intermediate-code, kue matang 
dapat dianalogikan sebagai executable/ 
runnable-code. 

Dengan analogi ini kita mudah me- 
mahami bahwa organisasi yang menjual/ 
memberikan solusi opened—source-code 


OPINI 


ligus memberitahu bahan-bahan mentah 
untuk membuat kue tersebut. 
bahan-bahan 


mentah untuk membuat suatu masakan 


Tetapi ' memberitahu 
berbeda dengan memberikan bahan-ba- 
han mentah tersebut. Di sinilah kita bisa 
menjelaskan bahwa opened—source-code 
lebih tepat disebut sebagai source-code— 
included : source-code disertakan. Dengan 
cara ini, mudah untuk membuat analogi 
yang lebih tepat : organisasi yang menjual 
/ memberi solusi source-code—included 
dapat dianalogikan seperti penjual kue 
yang menjual / memberi kue matang sekal- 
igus memberi bahan mentahnya. Dan me- 
mang inilah yang terjadi dengan organisasi 
source code (organisasi source-code—in- 
cluded) : mereka menjual/memberi run- 
nable-code sekaligus source-code. 
Penyertaan source-code memung- 
kinkan kita membuat runnable-code baru 
(selain runnable-code yang disediakan 
organisasi open source). Ini mirip den- 
gan penyertaan bahan mentah memung- 
kinkan kita membuat kue baru (selain kue 
matang yang telah dibeli/diberikan). 
Dalam dua tulisan penjelasan ten- 
tang open source ini, saya fokus kepada 
opened—source-code, kepada source-code 
itu sendiri. Banyak orang menjelaskan 
tentang open source sebagai gerakan, open 
source sebagai komunitas, dan sebagainya. 
Sebaiknya kita memakai pelengkap bila 
memang memaksudkan hal yang lebih 


spesifik (sehingga istilah open source tidak 
disebut sebagai istilah yang punya makna 
yang luas', perbuatan yang memiliki terlalu 
banyak excuse). Sebaiknya kita memakai is- 
tilah opened—source-code community bila 


KL 
Banyak tulisan pengantar tentang 
open source tidak menyinggung/ 
menyebut istilah source-code sama 
sekali...,, 


berarti organisasi yang memberikan run- 
nable-code sekaligus source-code pro- 
gram. Opened—source-code organization 
dapat dianalogikan sebagai penjual kue 


yang menjual/memberi kue matang seka- 


bicara tentang komunitasnya, opened— 
source-code organization bila bicara ten- 
tang organisasinya, opened—source-code 
movement bila bicara tentang gerakan (dari 
organisasi/komunitasnya). ta 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 15 


SURAT ANDA 


Linux untuk belajar bahasa asing 
Halo redaksi InfoLINUX, 

Nama saya Andita Oktavialdi T, maha- 
siswa semester 8 jurusan Bahasa Prancis, 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
Bandung. Saya adalah seorang “newbie” 


ggris, Prancis, Arab, Cina, Jepang, 
Jerman, dan sebagainya). Juga 
memberi referensi dan mengajarkan 
bagaimana cara membuat program 
belajar Bahasa Indonesia untuk penu- 
tur asing yang berbasiskan Linux. 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 


freshmeat.net, dapat menjadi salah satu 

referensi yang baik dalam mencari aplikasi 

belajar bahasa asing berbasis Open Source. 
5. Usul Anda akan kami pertimbangkan. 


Semoga dengan jawaban ini, Bung Andita 


dalam dunia Open Source dan Linux. Ada dapat segera mewujudkan impian dalam 
beberapa usulan dan pertanyaan yang Merci Beaucoup untuk redaksi Info- | mengembangkan kamus Bahasa Prancis-Indo- 
ingin saya ajukan. LINUX. nesia/Indonesia-Prancis berbasis Open Source. 
1. Saya senang dan bangga dengan Andita - via e-mail 

lahirnya IGOS, dan sebaiknya Peme- Distro untuk Warnet 

rintah melalui Depdiknas yang | Halo juga Andita, Dear InfoLINUX, 


bekerja sama dengan Deplu, perlu | Kami turut senang, kalau ternyata majalah | Saya ingin sekali membangun Warnet 
memperkenalkan GOS kepada | InfoLINUX juga dibaca oleh kalangan maha- | dengan menggunakan Linux, tetapi tidak 
institusi/lembaga pendidikan di | siswa non-TI. Menurut kami, masih sangat | memiliki referensi mengenai hal ini. 
luar negeri yang memiliki program | baik menjadi newbie dalam usaha mempela- | Untuk itu, ada beberapa pertanyaan dan 
studi bahasa Indonesia, agar mereka | jari Linux, dibandingkan tidak mempelajarinya | permohonan yang ingin saya ajukan: 


bisa belajar Bahasa Indonesia me- | sama sekali. Setiap ahli Linux yang ada saat | 1. Distro apa yang cocok untuk client 
lalui Linux. Mengingat besarnya mi- | inipun, pasti berawal dari menjadi seorang (plugin browser-nya paling lengkap) 
nat bangsa lain untuk mempelajari | newbie. So, tetap semangat dalam mempelajari dan untuk server warnet ? 

bahasa dan kebudayaan Indonesia. | Linux. Langsung menjawab pertanyaan Anda: 2. Tolong tampilkan tutorial mengenai 
Saya pun mencoba untuk mem- | 1. Hal pertama yang perlu dipahami, IGOS cara membangun warnet dengan 


perkenalkan IGOS kepada teman-te- 
man saya di luar negeri yang sedang 
belajar bahasa Indonesia. 

2. Saya berharap untuk edisi mendatang 
(05/2007), redaksi bisa mengulas 
tentang “Kamus buatan sendiri”, agar 
saya bisa mewujudkan impian mem- 
buat kamus Bahasa Prancis-Indone- 
sia/Indonesia-Prancis berbasis Open 
Source. 

3. Apakah ada distro Linux yang berspe- 
sifikasi minimal Pentium I atau Pen- 
tium II, yang memiliki interface baha- 
sa asing (selain Bahasa Inggris), agar 
siapapun bisa belajar bahasa asing 
tanpa mempermasalahkan spesifikasi 
komputer. 

4. Saya meminta referensi dan saran 
bagaimana membuat program belajar 
bahasa asing berbasiskan Linux, 
dengan lisensi Open Source. 

5. Saya mengusulkan kepada redaksi 
InfoLINUX untuk menerbitkan edisi 
khusus tentang Linux bagi teman- 
teman yang belajar bahasa asing (In- 


itu bukanlah nama produk, melainkan 
suatu ajakan semangat yang dimulai 30 
Juni 2004, dan ditandatangani oleh lima 
menteri. Meskipun saat ini sudah ada 
beberapa produk (distro IGOS Nusantara 
misalnya), sebagai hasil deklarasi IGOS. 
Setiap individu dapat berperan serta 
dalam memajukan IGOS. Dengan melihat 
usaha yang telah Bung Andita lakukan, 
itulah contoh makna dan tujuan IGOS se- 
benarnya. 


. PermintaanAndamengenaicarapembuatan 


kamus dua bahasa sudah kami kabulkan. 
Lihat kembali tutorial “Membangun Kamus 
Dua Bahasa” yang terdapat pada majalah 
InfoLINUK edisi 05/2007 dan 06/2007. 


. Saat proses instalasi suatu distro, biasanya 


sudah terdapat pilihan bahasa yang ingin 
digunakan. Jika sudah terlanjur melakukan 
instalasi, silakan instalasi paket bahasa 
yang diinginkan, dan pilih sebagai pilihan 
default bahasa yang akan digunakan. 


. Jika yangdimaksud adalah cara pembuatan 


aplikasi, beberapa situs project Open Source 
seperti http://sourceforge.net dan http:// 


menggunakan Linux. Sertakan pula 
distro-distronya, dan software billing 
ke dalam DVD. 

3. Saya salut atas diterbitkan kembali 
InfoLINUX edisi ekonomis, dan ingin 
sekali berlangganan. Tapi kok, tidak 
ada formulirnya, sih ? 

Terimakasih. 
Arief Nur Isyanto - via e-mail 


Dear Arief, 

Langsung menjawab pertanyaan Anda. 

1. Sebenarnya hampir semua distro besar 
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 
warnet. Baik untuk kebutuhan client mau- 
pun server. Namun jika menginginkan 
distro yang memang ditujukan untuk 
kebutuhan warnet, distro Pinux ataupun 
ZenCafe dapat menjadi pilihan yang baik. 
Kabar baiknya lagi, kedua distro tersebut 
merupakan distro buatan anak bangsa. 

2. Ok. Tunggu tanggal mainnya saja, ya. 

3. Untuk saat ini, InfoLINUX hanya 
menyediakan form berlangganan untuk 
edisi regular. 


16 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TESTILINUX 


Penghargaan 
Terbesar dari Linux 


wal perkenalan dengan Linux adalah 
pada tahun 2002. Pada saat itu, saya 
dikenalkan Linux oleh Mas Lilik Surya N, 
ang kini bekerja di BKF (Badan Kebijakan 
Fiskal) Departemen Keuangan. Distro yang kali 
pertama ditunjukkan ke saya adalah Damn Smal 
Linux. Saya tertarik melihat distro ini, dikarenakan 
sistem operasi ini tidak perlu diinstal, tetapi 
dapat dijalankan lewat CD. Beberapa fitur lain 
yang dimiliki DSL, seperti sudah bisa digunakan 
untuk Internet, mengetik, chatting, membuat saya 
semakin tertarik. Pada waktu itu saya hanya dapa' 
berkata, kok bisa saya? Setelah itu, beliau banyak 
mengenalkan distro Live CD lainnya, seperti 
Knoppix, Kanotix, dan lain-lain, dikarenakan pada 
saat itu saya hanya terbatas tertarik, tetapi belum 
berani untuk mencoba menginstal Linux. 


Awal Menggunakan Linux 


Selang beberapa tahun kemudian, saya hampir 
saja melupakan Linux. Sampai suatu ketika di 
tahun 2005, secara tidak sengaja saya melihat 
buku RedHat 9 di sebuah toko buku. Karena rasa 
penasaran yang sangat memuncak pada saat itu, 
saya semakin tidak tahan untuk menginstalasikan 
Linux di komputer saya. Dikarenakan mungkin 
belum waktunya, ketika ingin mencoba instal, 


“Pada waktu itu, 
semua nasib saya 
gantungkan pada 
Linux, mulai dari 
presentasi...,, 


ternyata CD Linux yang saya beli tersebut rusak. 
Sempat sedih juga sich, tapi ya sudahlah, mung- 
kin memang belum waktunya. Pengalaman ter- 
sebut bukan malah menyurutkan niat saya untuk 
menginstalasikan Linux, tapi malah menambah 
rasa penasaran. Sampai akhirnya, saya mampir 
ke toko buku lagi, dan mencari buku Linux. Kali 
ini buku yang didapat adalah buku Fedora Core 
3. Seperti sebelumnya, saya langsung pulang 
dan mengikuti semua petunjuknya, dan akhirnya 
berhasil! Inilah distro Linux pertama yang saya 
instal. Setelah menginstal Fedora Core 3, hampir 
setiap hari saya mencoba fitur apa saja yang ada 
di Fedora Core 3, di sela-sela waktu kuliah. 

Setelah mencoba, saya baru mengetahui 
bahwa partisi Windows saya tidak terdeteksi 
di Linux. Akhirnya saya sering Sharing dengan 
Mas Lilik, dan dari sinilah ilmu tentang Linux 
saya banyak bertambah. Setelah permasalahan 
partisi Windows sudah teratasi, saya menemu- 
kan kembali problem tidak dapat memutar file 
MP3. Akhirnya saya menyerah dengan distro ini, 
dan mendapat masukan dari Mas Lilik masih 
banyak distro lainnya yang dapat saya gunakan. 
Selanjutnya saya kenal dengan distro Mandrake 
dan Slackware. Pada akhirnya saya lebih suka 
Mandrake, karena menurut saya lebih gampang 
daripada Slackware. 


Linux dan Kehidupan 
Sehari-hari 


Dalam kebiasaan sehari-hari dengan Linux, yang 
dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah 
adalah membuka situs distrowatch.com, mem- 
baca resume distro teranyar di situs tersebut, 
kemudian melakukan download dan instal. Itulah 
kebiasaan sehari-hari saya. Sehingga boleh per- 
caya atau tidak, saya pernah sampai tiga kali 
instal ulang, hanya karena tidak kuat menahan 
rasa penasaran saya kepada Linux. Dikarenakan 


Eko Susilo Harjo 


saking banyaknya mencoba berbagai macam 
distro Linux, saat ini saya memiliki tiga holder 
lebih, yang semuanya berisi distro Linux. Distro 
yang pernah saya coba diantaranya, RedHat, 
Mandrake, Fedora Core, Slackware, Knoppix, 
Damn Small Linux, Mandriva, Ubuntu, Kubuntu, 
SUSE, openSUSE, DreamLinux, BlankOn, PC 
Linux OS, Xandros, Freespire, Linspire, Lindows, 
Kanotix, Debian, dan masih banyak lagi. Kalau 
bicara distro yang cukup bertahan lama di desktop 
saya, ada Mandrake, Mandriva 2006, Slackware, 
Ubuntu (ini yang paling lama), sampai kemudian 
tertarik dengan IGOS. 

Selain berburu lewat Internet, buku dan maja- 
lah pun tidak luput dari sasaran saya. Contohnya 
majalah InfoLINUX, di mana saya memiliki bebera- 
pa majalah InfoLINUX, namun dikarenakan saat itu 
masih mahasiswa, akhirnya saya hanya membeli 
InfoLINUX yang judul dan bonusnya sesuai dengan 
isi hati. Satu hal yang membuat saya merasa 
sangat senang lagi adalah ketika di perpustakaan 
kampus menyediakan majalah InfoLINUX, maka 
serasa lengkaplah hidup ini. Tidak perlu beli, baca 
gratis di kampus, dan pinjem CD bonusnya juga 
di kampus. Sekarang saya makin senang, karena 
InfoLINUX menerbitkan edisi ekonomis dengan 
bonus DVD. Bahkan ketika menulis artikel ini, saya 
menggunakan Abiword dari distro Zenwalk, bonus 
majalah InfoLINUX bulan April 2007. 

Menurut saya, distro Linux yang sesuai deng- 
an tipikal saya adalah yang dari tampilannya tidak 
membosankan, seperti 3D desktop Beryl, dan 
mendukung semua jenis multimedia dari men- 
dengarkan file MP3, menonton film dari CD mau- 
pun DVD, main games, dan sebagainya. Selain 
digunakan sebagai multimedia center, saya juga 
terbiasa mencurahkan isi hati lewat aplikasi office 


18 06/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


data 


Tampilan desktop 3D Linux dengan Beryl yang dapat menyaingi fitur Aero di Windows Vista. 


yang bagus seperti OpenOffice.org, dan mengedit 
gambar menggunakan GIMP dan Inkspace. Selain 
itu, saya juga terbiasa chatting menggunakan ins- 
tant messenger seperti Gyach, dan sharing photo 
ke flickr menggunakan F-Spot Photo manager. 


Suka Duka Menggunakan 
Linux 


Kalau disuruh menceritakan suka duka menggu- 
nakan Linux, mungkin paling enak cerita dukanya 
dulu. Dukanya adalah ketika itu saya pernah salah, 
sehingga kehilangan data karena kecerobohan 
saya meletakkan partisi pada saat penginstalan. 
Sedih banget ketika semua data hilang. Untungnya 
bukan data penting, tapi hanya kumpulan master 
Windows, dan itu masih bisa dicari lagi. Namun 
sejak itu, saya hampir tidak pernah melakukan 
kesalahan lagi. Sedikitnya manual yang berbahasa 
Indonesia, memaksa saya membaca dan mema- 
hami apa maksud dari perintah-perintah Linux 
di manual berbahasa Inggris. Keuntungannya, 
kemampuan bahasa inggris saya sekarang jadi 
lumayan, meskipun hanya sebatas reading. 
Setelah menceritakan dukanya, paling seru 
kalau menceritakan tentang sukanya. Waktu itu 
saya pernah menyelamatkan data dari komputer 
teman yang terkena virus, sampai komputernya 
mati tidak mau menyala. Akhirnya saya ambil 
datanya dengan LiveCD DSL, dan berhasil. Saya 
juga berhasil menginstalasi Ubuntu dan 3D desk- 
top-nya menggunakan Beryl di laptop saya, dan 
ber-lnternet ria pakai WiFi menggunakan Linux di 
kampus, juga gara-gara majalah InfoLinux yang 
memberikan petunjuk cara menginstalasi Wifi 
adapter menggunakan ndiswrapper. Yang paling 
menyenangkan buat saya adalah sewaktu saya 
memperoleh gelar sarjana dengan menggunakan 


Linux. Tugas Akhir saya bertopik tentang pembuat- 
an Sistem video survaillance menggunakan web- 
cam yang berjudul “deteksi gerak menggunakan 
webcam, dengan tampilan pada halaman web”. 
Pada awalnya, saya mencoba untuk membuatnya 
dengan Java. Namun akhirnya saya nyerah, dan 
sempat frustasi sehingga ingin ganti judul. Di saat 
frustasi melanda, saya ditunjukkan jalan oleh Allah 
SWT, sehingga Linux menjadi penyelamat tugas 
akhir saya. Sewaktu sedang googling di warnet, 
saya menemukan artikel tentang motion detection 
menggunakan software motion di Linux. 

Pada akhirnya, saya mampu membuat video 
server dan motion detection yang telah saya 
janjikan kepada dosen saya. Dengan Mandriva 
Linux 2006 yang saya instal di laptop saya dan 
diberi webserver, maka jadilah sebuah server 
yang terhubung dengan webcam, dan dapat 
diakses oleh client, sehingga client (pengamat) 
mampu mengamati objek yang menjadi perhatian 
webcam, yang terhubung dengan server. 

Tugas Akhir tersebut merupakan hal yang 
sangat menyenangkan buat saya, dikarenakan 
pada waktu itu saya sedang senang-senang- 
nya menggunakan Linux. Ditambah lagi saya 
mengerjakan TA, dari membuat laporan sampai 
membuat presentasi juga menggunakan Linux 
dengan Openffice.org-nya. Rasanya benar- 
benar sungguh menyenangkan. Selain browsing 
mencari petunjuk, saya juga banyak dibantu oleh 
rekan-rekan di mailing milis dan forum. 

Saat seminar TA adalah waktu yang sangat 
mendebarkan, sekaligus mengharukan. Pada 
waktu itu, semua nasib saya gantungkan pada 
Linux, mulai dari presentasi sampai menjalan- 
kan sistem yang semuanya saya buat dengan 
menggunakan Linux. Beruntung semuanya 
dapat berjalan dengan baik, sehingga saya 


Tampilan desktop openSUSE 10.2 yang indah di komputer El 


TESTILINUX 


Ko 
mendapat nilai A! Inilah penghargaan terbesar 
dalam hidup saya. Dan saya hanya bisa berkata 
Alhamdlilillah, ketika saya dinyatakan lulus dan 
diberi nilai A. Setelah itu, saya tidak henti-henti- 
nya menggunakan Linux, dan bereksplorasi 
menggunakan Linux. 

Pesan saya untuk rekan-rekan yang ingin 
mencoba Linux, agar jangan ragu-ragu untuk 
mencari informasi. Pilihlah distro kesukaanmu, 
kemudian instalasikan di komputer. Kalau soal 
fitur, saya pikir hampir semua distro Linux 
memiliki fitur yang sama. Hanya saja memang, 
ada beberapa fitur yang dibuat untuk tujuan ter- 
tentu. Itulah Linux! Sampai sekarang, saya juga 
belum bisa berhenti dan menentukan mana yang 
menjadi pilihan saya, dikarenakan begitu banyak 
distro yang ingin saya coba. Karena terlalu ban- 
yak pilihan distro yang ingin diinstal, mungkin 
saya bisa mulai belajar menggunakan aplikasi 
VirtualBox dan Gemu, seperti yang sudah dibahas 
pada majalah InfoLINUX edisi 04/2007. Pilih juga 
distro yang support-nya bagus, seperti dukungan 
paket aplikasi, vpdate, dan sebagainya. Menurut 
pendapat saya, Ubuntu dapat menjadi contoh 
distro yang dukungan support-nya bagus. 

Linux itu gratis dan gue banget! Karena Linux 
dapat kita modifikasi dengan sesuka hati. Akhir 
kata, tetap belajar, tetap menggunakan yang 
gratis, dan tetap berbagi, karena Linux memang 
maknyuuss... Aa 

Eko Susilo Harjo (susiloharjo@gmail.com| 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 
menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui email ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX " 06/2007 19 


TES&REVIEW 


Layanan Support 
Terbaik 


Elle Edit View History Bookmarks Tools 


@cetting Startea (f9 Latest BBC Headlines 


(ID mapamtoimoem| 


| Additional plugins are regulred to display all the| 


Wednesday, 25 April 00 


Cari di Categories 
InfoLINUX: 
(—— Undangan Mubes 2007 dala 
KPLI-Jakarta Es 
“So advanced by Diposting olehasepada Senin,23 — Survey 
y 
Google April @ 17:44:02 WIT (65 reads) 


Meikebaliara Pengalaman Pakai Linux 
ena , MBR) 


Ei-0.171-043 117 0.00x 


Ime) (@ InfoLINUX - Mozilla Firefox 


JUE o-presenting-ubuntu (read- only) - 


ari kita lihat distro Ubuntu 7.04 (Feisty 

Fawn) yang dapat ditemukan pada Info- 

LINUX regular edisi ini. Sudah banyak 

yang mengetahui kalau pendiri Ubuntu 
adalah Mark Shuttleworth, yang dikenal sebagai 
salah satu orang terkaya di dunia. Dengan du- 
kungan dana jutaan dollar yang dikeluarkan 
agar project Ubuntu menjadi lebih baik, tak he- 
ran jika Ubuntu dinobatkan sebagai distro of the 
year pada tahun 2006. 

Layanan support yang tersedia, baik bagi ka- 
langan komunitas maupun enterprise, tersedia 
dengan sangat baik oleh distro ini. Puluhan ribu 
paket aplikasi Ubuntu dapat ditemukan pada 
repositori Ubuntu di Internet. Jika tidak memi- 
liki koneksi Internet yang memadai, komunitas 
Ubuntu Indonesia yang berlokasi di http://www. 
ubuntu-id.org menyediakan DVD repositori 
Ubuntu dengan harga yang terjangkau. 


aa aa 


CentOS 5.0 yang juga disertakan sebagai 
bonus DVD InfoLINUX edisi ini, dibuat ber- 
basiskan Red Hat Enterprise Linux 5.0 (RHEL 
5.0), yang dikenal memiliki layanan support 


yang sangat baik untuk kalangan enterprise. 
amun bagi yang hanya menginginkan layanan 
support dari komunitas dan ingin merasakan fi- 
ur RHEL 5.0, distro CentOS 5.0 dapat menjadi 
suatu pilihan yang sangat menarik. 

Kegiatan monitoring server banyak dilaku- 
kan oleh para system administration di suatu 
perusahaan. Untuk mempermudah kegiatan 
ersebut, aplikasi ZABBIX yang InfoLINUX ulas 
pada rubrik Software, sangat layak untuk dicoba. 


Kebutuhan weh mail client yang memiliki sede- 
ret fitur, juga dapat Anda temukan pada Zimbra 
Collaborative Suite yang juga dibahas pada rub- 
rik Software. (4 

Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


20 06/2007 w INFOLINUX 


Hardware 

ROUTER/ACCESS POINT Pa | 
EDIMAX BR-6216MG 
ROUTER/ACCESS POINT Pa | 
SMCWBR14-N 

Distro 

CentOS 5.0 22 
Ubuntu 7.04 22 
Software 

ZABBIX 1.3.5(beta) 23 


Zimbra Collaboration Suite 4.5 23 


Game 
Baliz 1.0 24 
Which way is up? beta0.6.5 24 


Buku 

Beginning GIMP, From 

Novice to Professional 25 
Beginning Ubuntu Linux, 

From Novice to Professional '— 25 
Open Source Security Tools: 

A Practical Guide to 

Security Applications 25 


Definisi Label “On the DVD” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On ya 

7 : « 
the DVD”, berarti Anda NP 
dapat menemukan paket W 
software tersebut dalam 
bonus DVD InfoLINUX edisi kali 
ini. 


Prosedur “Linux Ready” — “NT, 
Sebuah PC atau note- Ga s 
book yang mendapatkan 
predikat “Linux Ready”, 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya mulai dari 
proses instalasi sebuah distro 
Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Dis- 
tro Linux yang digunakan dalam 
pengujian “Linux Ready” adalah 
Knoppix 5.1.1, Mandriva Linux 
2007.1, Fedora Core 6, dan open- 
SUSE 10.2. 


www.infolinux.web.id 


HARDWARE 


ROUTER/ACCESS POINT 


SMCWBR14-N 


ROUTER/ACCESS POINT 


EDIMAX BR-6216MG 


MODEL BR-6216MG STANDAR 802.11e, 802.119, 802.11b 

ENKRIPSI 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 

INTERFACE WAN: 1xRJ45 10/100 Mbps, LAN: 4xRJ45 10/100 Mbps 

HARGA $93 (kisaran) GARANSI 1 tahun 

TIPE ANTENA 3xRP-SMA Detachable antenna DIMENSI 30x187x100 mm 

INFO www.edimax.com.tw PENYEDIA PT. Sistem Integral Perkasa, (021) 629-8653 


MODEL SMCWBR14-N STANDAR 802.11n, 802.119, 802.11b 

ENKRIPSI 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

INTERFACE WAN: 1xRJ45 10/100Mbps, LAN: 4xRJ45 10/100Mbps 

HARGA $125 (kisaran) GARANSI 3 tahun 

TIPE ANTENA 3xExternal antenna DIMENSI 30x180x122 mm 

INFO www.smc-asia.com PENYEDIA PT. Mikrotek Internasional (021) 560-1663 


tandard '802.11n akan 
makin banyak digunakan 
default 
berbagai perangkat wireless. 
Kali ini, InfoLINUX menguji 


Pada pengujian performa, Berbagai macam tools 


EDIMAX BR-6216MG ha- 


nya mampu menangani 100 sebagai 


engan dominasi warna abu- 
abu khas Edimax, produk produk ini, juga dapat ditemu- 
terbaru dari Edimax ini 


standar kan dalam menuweb konfigura- 


dilengkapi dengan tiga buah | reguest dengan concurrency 100 sinya. Sebut saja tool seperti 


RP-SMA Detachable antenna, | reguest. Hasil kecepatan trans- DDNS, system check, send logs or 


sehingga dapat menambah | fer data pada jaringan wireless produk dari SMCWBR14-N | alert to email, firewall schedule, 

jangkauan jarak access point. mencapai 19.49 Kbytes/sec, yang sudah mendukung stan- | dan save setting konfigurasi ke 
Teknologi MIMO yang | dan waktu yang dibutuh- dard 802.11n. harddisk. 

diklaim dapat meningkatkan | kan untuk menangani setiap SMCWBR14-N dilengkapi Pada saat pengujian, 


transfer data multimedia me- dengan 1 buah port WAN 
10/100Mbps, 4 buah port 
LAN 10/100Mbps, dan 3 


buah eksternal antenna. Pada 


reguest adalah 9.21 ms. produk ini hanya mampu 


Dalam kemasan produknya, menangani 100 reguest de- 
sudah disertakan sebuah CD 
manual dan driver produk, 
buku manual, dan kabel RJ45. 
Menariknya lagi, source code 
firmware BR-6216MG berikut 


dengan tool-nya, dilisensikan 


lalui jaringan wireless, juga 


sudah diusung oleh produk ini. ngan concurrency 100 reguest. 


Teknologi ini cukup terasa, jika Hasil kecepatan transfer data 
pada jaringan wireless men- 
capai 138.31 Kbytes/sec, dan 


waktu yang dibutuhkan untuk 


bagian belakang, port LAN 
dan WAN 


dengan penggunaan warna 


client di dalam jaringan cukup 


sering melakukan streaming file juga dibedakan 
audio dan video. 
kuning untuk port LAN, dan 


biru untuk port WAN. 


menangani setiap reguest 
adalah 51.55 ms. Asup 


Proses konfigurasi produk 


ini juga cukup mudah. Cu- 
kup klik Ouick Setup, dan 
ikuti sejumlah wizard yang 
menuntun kita untuk dapat 
terhubung ke WAN. Pilihan 
General Setup juga dapat kita 
pilih untuk melakukan konfi- 
gurasi secara manual. Beberapa 
tools yang cukup bermanfaat, 
juga dapat kita temukan pada 
pilihan menu System Tools. 


sebagai GPL. Asup 


Kelengkapan (209) NIIIGANATL7 80 
Handling (590) NIGIAILLUU S6 
Layanan (590) MIMMLLLUN 45 
Harga (3596) "///// / / MN 
Performa (3570). TIIIIMALII7 69 


ILINUX RATING 
4 6 


0 2 


Proses konfigurasi access 
point ini juga cukup mudah 
dilakukan. Setelah masuk ke 
halaman menu konfigurasinya, 
kita akan diberikan pilihan 
untuk melakukan konfigurasi 
menggunakan Setup Wizard, 
atau melakukan secara manual, 
dengan memilih option Manual 


Configure. 


Kelengkapan (2090) SIINIMALLU7 69 
Handling (59) NIGIGOLLLU7 64 
Layanan (59) NIGIIIALLU/ 85 
Harga (359) NININMAILLU/ 68 
Performa (3599). YIINIMOLLU7 13 
#LINUX RATING 


0 2 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 06/2007 21 


DISTRO 


SERVER/DESKTOP 


CentOS 5.0 


ces System GLISA 


Network Configuration I-lalix 


DNS 


associat 


Ejfropeies 
Cluster Membership 


(ge) Ceibevice Manager) JCO uster Connguraton 


ICE Iva Wogical Volume Ma... | 8 Network Configuration 


Pali 


PEMBUAT CentOS Project SITUS www.centos.org 

KERNEL 2.6.18-8 DESKTOP GNOVE 2.16, KDE 3.5.4 

OFFICE OpenOffice.org 2.0.4 GRAFIS GIMP 2.2.13, GThumb 2.7.8 
INTERNET Firefox 1.5.0 VIRTUALISASI Xen 3.0.3 

SERVER LVM2-Cluster 2.02, GFS2-Util 0.1.25, OpenLDAP 2.3.27 


ada pertengahan Maret 

yang lalu, RedHat baru saja 

merilis RedHat Enterprise 
Linux (RHEL) versi 5.0. Tak 
lama kemudian, terdapat be- 
berapa distro turunan RHEL 5 
yang juga dirilis. Salah satunya 
adalah CentOS 5.0. 

CentOS 5.0 merupakan 
distro Linux untuk Enterprise, 
yang dibuat berbasiskan kode 
sumber RHEL 5.0 server dan 
client. Salah satu perbedaan- 
nya, seluruh kode dan artwork 
di RHEL yang bersifat tertutup 
dan tidak boleh didistribusikan 
ke publik, sudah dimodifikasi 
oleh para developer CentOS se- 
hingga distro ini dapat disebar- 
luaskan secara free. 

Proses instalasi distro Cent- 
OS, tetap berbasiskan Anaconda 
nstaller. Bagi para pengguna 
distro berbasis RedHat, tidak 
ada persoalan sama sekali un- 
tuk urusan instalasi. Yang perlu 
diperhatikan adalah minimum 
RAM untuk melakukan instalasi 
berbasis GUI adalah 256 MB. 
Karena dibuat berbasiskan 
RHEL 5.0, banyak teknologi 
terbaru RHEL 5.0 yang di- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 3 GB 
Memory : 256 MB 


adopsi oleh CentOS 5.0. Se- 
jumlah tool untuk memper- 
mudah pembuatan virtualisasi 
di RHEL 5.0, seperti Libvirt, 
Virtual Machine Manager, dan 
Xen 3.0, sudah terdapat pada 
CentOS 5.0. Fitur terbaru lain 
di RHEL 5.0 seperti aplikasi 
clustering server, Frysk GUI, FS- 
Cache, dan GFS2, Dogtail, dan 
Systemtap, juga sudah diserta- 
kan dalam CentOS 5.0. 

Secara CentOS 
5.0 dapat menjadi pilihan 


umum, 


distro yang sangat baik untuk 
kalangan perusahaan yang 
ingin merasakan fitur RHEL 
5.0, tanpa diharuskan mem- 
bayar lisensi. Asup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) III A17 3.0 
Fitur (400) "//////// /iffip 
Kemudahan (3090) NIIIIO A17 S0 


Dokumentasi (109) NIIIIO AAS 33 
#LINUX RATING 


4 6 


SERVER/DESKTOP 


Ubuntu 7.04 


Wednesday, 25 Apri 


Cari di 

InfoLINUX: 
Undangan Mubes 2007 
KPLI-Jakarta 

—Go Jadwunced tx Diposting oleh ase pada Senin, 23 


April @ 17:44:02 WIT (65 reads) 
nama SA 


5017/2043 000x000 | 36x Side 179 


Survey 


Pengalaman Pakai Linux 
2006 


Ini) (@ InfouNux - Mozilla Firefox 


J(E eo-presenting-ubuntu (read-only) - OpenOfice-org Impress | 


PEMBUAT Canonical Ltd. SITUS www.ubuntu.com 

KERNEL 2.6.20-15 DESKTOP GNOME 2.18.1 

OFFICE Open0ffice.org 2.2 GRAFIS GIMP 2.2.13, F-Spot 0.3.5 
INTERNET Firefox 2.0, Evolution 2.10, Gaim 2.0 beta6 
MULTIMEDIA Totem 2.18.1, Rhythmbox 0.10, Serpentine 0.7-4 


ada bulan April 2007, ter- 

dapat beberapa distro besar 

yang mengeluarkan rilis 
final terbarunya. Salah satunya 
adalah Ubuntu, yang baru saja 
merilis Ubuntu 7.04. 

Ubuntu 7.04 yang memiliki 
code name “Feisty Fawn”, sudah 
memaket sejumlah aplikasi ter- 
baru yang terdapat di Linux. 
Sebut saja OpenOffice.Org 2.2, 
Mogzilla Firefox 2.0, Gaim 2.0 
beta6, dan GNOME 2.18.1. 
Hampir sama dengan versi 
Ubuntu desk- 
top distro Ubuntu tetap di- 


sebelumnya, 


dominasi oleh warna coklat. 


Proses instalasi distro ini juga 


terbilang mudah dilakukan. 
Setelah masuk ke halaman 
desktop LiveCD, cukup klik 
icon install yang terdapat di 
desktop, untuk memulai pro- 
ses instalasi ke harddisk. 
Untukkebutuhan hardware, 
besar RAM minimal 256MB su- 
dah harus dimiliki untuk dapat 
menikmati desktop Ubuntu. 


Pastikan juga kapasitas hard- 
disk sekitar 3 GB atau lebih, 
sudah tersedia untuk proses 
instalasi distro ini. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 3 GB 
Memory : 256 MB 


Selain hadir dalam bentuk 
Ubuntu 7.04 desktop, Ubuntu 
juga merilis Ubuntu 7.04 ser- 
ver dan Ubuntu 7.04 alternate. 
Bersamaan dengan rilisnya 
Ubuntu 7.04, beberapa distro 
turunan Ubuntu juga meri- 
lis versi terbarunya, seperti 
Kubuntu 7.04, Edubuntu 7.04, 
dan Xubuntu 7.04. 


Dengan 


dukungan sup- 
port terbaik yang diberikan 
oleh pihak Ubuntu, baik yang 


bersifat komersial maupun ko- 
munitas, tak heran jika distro 


ini pantas menduduki peringkat 
nomor satu dari semua jajaran 
distro yang terdapat di situs 
www.distrowatch.com. Asup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (2090) III IIA TA 0 
Fitur (4090) "/////// 1 IR) 
Kemudahan (309) TIIIIIATOT7 30 


Dokumentasi (109) IIIIII AAU 33 
#LINUX RATING 


22 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


SYSTEM / SERVER MONITORING 


ZABBIX 1.3.5 (beta) 


5 User defined screens (refreshed every 120 sec) - Mozilla 
Ek Git Yew Gp Pookers Iso Yandow 


lagt 
EP a01 Manten ce Kai 


Frocessor losos ( In history, ) 


Mad MG pa pa 


smg BISA L0n4 1 In Ndotory.|, 


3 
&01 Mnter 66 res ceerakitee 
te Ceeraticne Ca dek feb CININ | 


..deteprk Ino | 19 Mistory 4 


- 2uap space | 10 #iatora ).. 


4: Ir 23 


re II 


2 
5 11 Free 10 te0ce Crunies6.22 P6 Mani re 


Miatory aroate (Ih bistory il 


aa ME Pata» 


Mi Pa 


Ma: Mustery grewah Cant FD men, Janti 


PEMBUAT ZABBIX SIA 

SITUS www.zabbix.org 

LISENSI GPL MULTIPLATFORM No 
HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT BAIK 

DEPENDENSI Apache »— 1.3, PHP »- 4.3, MySOL »— 3.22 


roses monitoring server 
merupakan salah satu tugas 
rutin yang biasa dilakukan 
oleh seorang sistem adminis- 
trator. Untuk memudahkan 
proses monitoring, beberapa 


aplikasi sistem monitoring di 


Linux dapat kita manfaatkan 
untuk hal ini. Salah satu yang 
bagus dan memiliki banyak fi- 
tur adalah ZABBIX. 

ZABBIX adalah 


sistem monitoring terdistribusi 


aplikasi 


yang bersifat open source untuk 
kebutuhan enterprise. Aplikasi 
ini dapat memonitor sejumlah 
parameter aplikasi jaringan, 
dan mengintegrasikannya ke 
dalam server. ZABBIX juga 
memiliki mekanisme pesan no- 
tifikasi yang fleksibel, di mana 
aplikasi ini dapat mengirimkan 
e-mail, jika terjadi suatu pesan 
kesalahan. 

Beberapa fitur yang di- 
ZABBIX 


auto-discovery 


tawarkan — oleh 
diantaranya, 
server dan network devices, 
distributed monitoring dengan 
WEB administration yang ter- 
sentralisasi, mendukung me- 
kanisme polling dan trapping, 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 1 GB 
Memory : 256 MB 


agent-less monitoring, native 
high performance agents, audit 
log, dan high-level (business) 
view of monitored resource. 
Secara garis besar, aplikasi 
ZABBIX terdiri atas tiga kom- 
ponen, yaitu ZABBIX Server, 
ZABBIX Agent, dan ZABBIX 
Web Interface. ZABBIX Server 


banyak digunakan untuk men- 


check service network seperti 
mail server dan web server, dan 
tempat meletakkan file kon- 
figurasi ZABBIX, statistik, dan 
operational data. ZABBIX Agent 
untuk memonitor aplikasi dan 
local resource, dan ZABBIX web 
interface untuk me-monitoring 
ZABBIX secara mudah. ASup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (3070) AINI II MAL/ 30 
Fitur (3096) "//////// NG 
Dokumentasi (209) IIIIIIIIOG “0 
Kemudahan (209) SITI 117 7.0 


ILINUX RATING 
4 6 


0 2 


INTERNET / GROUPWARE 


Zimbra Collaboration Suite 4.5 


PEMBUAT Zimbra, Inc 

SITUS www.zimbra.com 

LISENSI ZPL MULTIPLATFORM No 
HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 

DEPENDENSI JDK 1.5.0, Apache Ant »- 1.6.2, Postfix »— 2.3, OpenLDAP »- 2.3 


eragam aplikasi mail server 
beserta dengan front-end- 
nya, dapat dengan mudah 
kita temukan di Linux. Jika 
ingin mencari aplikasi yang 
sudah mengintegrasikan fitur 
e-mail, calendar, dan dokumen, 
aplikasi Zimbra Collaborative 
Suite (ZCS) yang kami bahas 
kali ini dapat menjadi salah 
satu pilihan yang baik. 
ZCS merupakan aplikasi 


yang dapat mengintegrasikan 
e-mail, calendar, dan dokumen 
dalam satu aplikasi. Aplikasi 
ini sendiri terbagi ke dalam be- 
berapa versi, yang diantaranya 
Open Source Edition, Con- 
sumer Edition, Business E-mail 
Network Standard 


Edition, dan Network Profes- 


Edition, 


sional Edition. 

Pada ZCS versi Open Source 
Edition, sudah terdapat bebe- 
rapa fitur yang cukup menarik. 


Beberapa fitur yang dimiliki 
antara lain, AJAX mail & add- 
ress book, basic search, AJAX 
calendar, conversation, integrat- 
ed antispam/antivirus, multi- 
domain support, dan dukungan 


POP/IMAP. 


SOFTWARE 


“ng Arena 

Dra 1 Tie Laden in Open Source Messaging. 
Coleboraton 

ti gan DAK 
10800000433 


“Add s9nature to al outgong messages automatic 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 5 GB 
Memory : 16GB 


ZCS sendiri 
aplikasi web collaboration yang 


merupakan 


dibuat berbasiskan teknologi 
AJAX. Dengan menggunakan 
teknologi ini, ZCS memiliki 
web client yang powerful, yang 
dapat mengintegrasikan fitur 
e-mail, contact, shared calendar, 
dan VoIP, ke dalam sebuah in- 
terface berbasis web browser 
yang kaya fitur. 

Aplikasi ini juga menye- 
diakan sebuah fitur menarik 
lainnya yang bernama Zimlet. 
Dengan menggunakan Zimlet, 
maka user dapat dengan mu- 
dah mengustomisasi sendiri 
tampilan ZCS web client, sesuai 
dengan keinginan. Asup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (309) IIIIA III 17 30 
Fitur (3099) O1//// / JUNE) 
Dokumentasi (2096) NIIIIIIIIG 10 
Kemudahan (2070) NIIIGAR/L1/ 70 


ILINUX RATING 
4 6 


0 2 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 23 


GAME 


ARCADE 


Baliz 1.0 


P 


n 
2 


PEMBUAT Olof Naessen & Per Larsson 
SITUS http://darkbits.org 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


Darkbits BIAN 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI liballegro-dev »—— 4.2, g#-4- »——41 


Ilegro merupakan cross- 
platform library yang ba- 
nyak digunakan untuk 
pembuatan games komputer, 
dan berbagai multimedia prog- 
ramming. Game Ballz yang 
InfoLINUX bahas kali ini, juga 


menggunakan library allegro 


dalam pembuatannya. 
Game Ballz 
tentang seorang serdadu ber- 


berceritakan 


bentuk bola bernama Ballz, 
yang ditugaskan oleh kom- 
andannya untuk misi menye- 
amatkan ratu. 

Dalam usaha menyelamat- 
kan ratu, Ballz harus dapat 
mengumpulkan sejumlah item 
bintang yang terdapat pada 
setiap level permainan. Setelah 
itu, Ballz dapat segera menuju 


ke item tanda berwarna biru, 
untuk melanjutkan ke misi 
selanjutnya. 
Makin bertambah 


misi yang diemban Ballz dalam 


level, 


mengumpulkan item bintang 
semakin sulit. Rintangan yang 


diberikan semakin bertambah, 
dan letak bintang yang harus di- 
ambil semakin sulit terjangkau. 
Ditambah lagi, Anda juga harus 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 256 MB 


dapat mengatur pergerakan 

Ballz yang tidak beraturan. 
Untuk dapat 

pergerakan Ballz, cukup guna- 


mengatur 


kan tombol panah pada key- 
board. Gunakan juga tombol 
right control, untuk mengatur 
kecepatan lompatan Ballz. Per- 
hatikan juga jarak yang tepat, 
agar Ballz dapat mencapai jarak 
ompatan yang diinginkan. 
Secara keseluruhan, game 
Ballz memiliki jumlah level se- 
banyak sembilan level. Dalam 
menu utama game ini, Anda 


juga dapat melihat jumlah 
waktu dan jumlah bintang yang 
telah diperoleh, pada setiap level 
yang telah dimainkan. Asup 


Grafik (3096) "11/11 // MNRSI 
Fitur (4090) MENEALLLN 60 
Kompabilitas (2070) IIIIIA/L117 6.0 


Dokumentasi (109) SIIIIII GAN 30 
#LINUX RATING 


PUZZLE 


Which way is up? beta0.6.5 


& 


PEMBUAT Olli Etuaho cadmin@hectigo.net- 

SITUS http://hectigo.net/puskutraktori/whichwayisup 
LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI Python »—— 2.4, PyGame »— 1.7 


engan dimulainya kontes 

PyWeek #4, beberapa game 

menarik kontestan yang 
berbasis python dan pygame, 
dapat Anda temukan di sini. 
Salah satu yang cukup menarik 
untuk dimainkan adalah game 
Which way is up ?. 

Game yang dibuat oleh Olli 
Etuaho ini bertema tentang 
seorang detektif bayaran ber- 
nama Guy, yang terjebak dalam 
dunia 2D hasil sebuah eksperi- 
men. Untuk dapat keluar dari 
dunia ini, dia harus dapat mene- 
mukan kunci yang sesuai dengan 
pintu keluar dunia 2D ini. 

Tugas Anda sebagai Guy 
dalam game ini adalah men- 
cari jalan yang tepat dalam 
mendapatkan kunci. Jalan dalam 
mendapatkan kunci tidaklah 
mudah. Robot penembak akan 
selalu menghalangi jalan Anda 
dalam mendapatkan 


kunci. 
Untuk itu, gunakan lompatan 
dan kecepatan dalam meng- 
hindari tembakan. 

Hati-hati juga dengan jalan 
berduri yang selalu merintangi 
jalan Anda, dalam usaha mem- 
peroleh kunci. Dalam setiap 


ca WmichwayasiupP, 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 256 MB 


level permainan, akan terdapat 
beberapa panel yang akan me- 
rotasi seluruh bagian jalan yang 
sedang dilalui. Dengan ini, Anda 
dapat memperoleh jalan dalam 
usaha mendapatkan kunci. 
Makin bertambah 


usaha dalam mendapatkan 


level, 


kunci, akan semakin menemui 
banyak hambatan. Namun tak 
perlu khawatir, karena game ini 
dapat menyimpan level terakhir 
yang sudah dimainkan. Dengan 
begitu, Anda dapat kembali 
melanjutkan permainan ke level 
yang sudah dimainkan. 

So, ayo berjuang dalam 
menemukan jalan yang tepat! 


A Sup 


Hasil Pengujian 

Grafik (3070) "1/1 /// / NNKSO 
Fitur (4099) "1/1 // / MINUM 
Kompabilitas (2070) IIIIIIIG17 30 
Dokumentasi (1020) IIII III 17 30 


ILINUX RATING 
4 6 


0 2 


24 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Beginning GIMP, From 
Novice to Professional 


From Novice to Professional 


PENGARANG Akkana Peck 
PENERBIT Apress 

TERBIT April 2006 

HARGA $49.99 (552 halaman) 
ISBN 1-5905-9587-4 

BONUS - 


IMP (GNU Image Manipulation Prog- 
ram), sangat dikenal sebagai aplikasi 
free software yang dapat menjadi apli- 
kasi alternatif selain Adobe Photoshop. 
Setelah men-download dan menginstal 
paket GIMP, langkah berikutnya adalah 


mempelajari cara penggunaan aplikasi ini. 
Sebuah dokumentasi yang terdapat 


dalam menu Help-nya, dapat menjadi refe- 
rensi yang baik. Jika dirasa masih kurang, 
buku terbitan Apress yang berjudul Begin- 
ning GIMP, from Novice to Professional ini, 


dapat menjadi referensi tambahan dalam 
mempelajari GIMP. 

Pembahasan buku ini terbagi menjadi 
12 Bab dan 6 Appendix. Buku ini mengulas 
hampir semua fitur yang terdapat pada 
GIMP. Buku ini banyak dipenuhi dengan 
ilustrasi gambar, sehingga dapat menuntun 
pembacanya dalam memahami setiap menu 
dan option yang terdapat pada GIMP. 


Beberapa bahasan yang terdapat dalam 
buku ini di antaranya, cara me-retouch 
gambar dari kamera digital, cara peng- 
gunaan layer, path dan mask, cara pembuat- 
an lines dan shapes, cara penggunaan 
patterns dan gradients, cara penggunaan fil- 


ters, efek dan plug-ins, dan teknik pembuat- 
an skrip untuk otomatisasi tugas. Asup 


Beginning Ubuntu 
Linux, From Novice to 
Professional 


From Novice to Professional 


PENGARANG Keir Thomas 
PENERBIT Apress 

TERBIT Maret 2006 

HARGA $39.99 (608 halaman) 
ISBN 1-5905-9627-7 

BONUS DVD Distro Ubuntu 


buntu merupakan distro paling ter- 

populer di dunia saat ini. Sejak tahun 

2006, distro ini selalu menempati 
ranking pertama di jajaran distro yang ter- 
dapat di situs www.distrowatch.com. 

Proses instalasi dan penggunaan distro 
ini cukup mudah dilakukan. Dokumen- 
tasi distro ini, juga sudah cukup lengkap 
dibuat oleh pihak official dan non-official 
distro Ubuntu. Namun untuk lebih leng- 
kapnya, buku berjudul Beginning Ubuntu 
Linux terbitan Apress ini dapat menjadi 
tambahan referensi yang baik. 

Buku setebal 608 halaman ini dibagi 
menjadi 7 bagian, yang setiap bagiannya 
membahas secara spesifik sebuah topik. 
Secara total, buku ini terbagi menjadi 34 
bab dan 4 appendix. Bagian pertama di- 
mulai dengan pengenalan bagi usertentang 
dunia Linux, dan dilanjutkan dengan step 
by step instalasi Ubuntu. Berikutnya, buku 
ini akan menjelaskan berbagai macam ap- 
likasi di Ubuntu untuk kebutuhan sehari- 
hari seperti aplikasi office, internet, printer, 
dan multimedia. 

Beberapa bahasan untuk kelas me- 
nengah seperti command line linux, 
optimasi, security, dan system maintenance, 
juga terdapat dalam buku ini. ASup 


BUKU 


SECURITY 


Open Source Security 
Tools: A Practical Guide 
to Security Applications 


BRUCE PERENS' OPEN SOURCE SERIES 


OPEN SOURCE 
SECURITY TOOLS 


PENGARANG Tony Howlett 
PENERBIT Prentice Hall PTR 
TERBIT Juli 2004 

HARGA $49.99 (608 halaman) 
ISBN 0-3211-9443-8 

BONUS - 


ukup banyak hal yang dapat menim- 

bulkan masalah security. Entah itu 

karena bugs software, infeksi virus, 
ulah cracker, ataupun karena faktor ke- 
teledoran admin dalam mengonfigurasi 
suatu sistem. 

Untuk meminimalisasi masalah secu- 
rity, sejumlah tools yang bersifat free dapat 
kita temukan dengan mudah. Selanjutnya, 
lengkapi pengetahuan kita dengan mem- 
baca buku Open Source Security Tools yang 
diterbitkan oleh Prentice Hall. 

Dalam buku ini akan dijelaskan 
sejumlah langkah, agar sistem Linux dan 
Windows Anda tidak mudah dilacak oleh 
sleuth kit, autospy forensic browser, atau- 
pun forensic tool kit. Dalam tiap bahasan 
security yang dijelaskan, pengarangnya 
akan menerangkan sejumlah tool open 
source, dengan menggunakan studi kasus 
dan contoh penerapannya. 

Sebut saja cara scanning port dan test- 
ing vulnerabilities menggunakan Nmap dan 
Nessus, melakukan sniffer dan network 
intrusion system menggunakan ethereal, 
tcpdump, dan snort, melakukan analisis 
koleksi data dengan Swatch, ACID, NCC, 
dan cara melakukan komunikasi terenkrip- 
si menggunakan GnuPG. ASup 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX M 06/2007 25 


SOFTWARE 


DVD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah, 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


ada beberapa kategori yang selalu ada di tiap edisi. 


(| MANAJEMEN | 


Focus/SIS 2.2 


Fe s/SIS Admin Administrator " Dematigh School |v| « 2006-2007 v| « Guaner3|v| « X Tom Cruise 
| KERETA Aiswcents | Musers | isenedwing | #e-6rages | @awendance | @engivty | Aniseipine | Wamin, NEXL 
» Portal 
» Portal Messages aa 
» System Preterences LSave Ja 
» Document Printing Templates 
» Senocl information 
2 
oi nginen be | sotorcar | nan (miton Imoce | UsodtorAtendanco 

» Copy Schoot 
» Marring Penods o 0 300 300 300 300 390 0 “ 
» Calendars . Tww ES 
» Grade Levets ' x 
» Rotlover 
» Duplicate arang Periods 2 x 
-— Perda 03 4 x 
— Perioda oa 4 x 
—  Penoas os 6 x 
2 055555555550 

Period& os g : x 
# o 

" 
Sae 


« 


| KG as to-studantLlat KG) Back t0 Sarah Sersan KPI Print M2 Save Reoart (CJ) tista (17) koasut 


erbaikan pendidikan harus dilakukan 
P-- saja dari segi kualitas pengajaran 

maupun guru. Manajamen yang baik juga 
merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. 
Semua hal detail harus tetap tercatat dengan 
baik. Bayangkan saja, jika satu nilai hasil ujian 
murid hilang. 

Focus/SIS merupakan aplikasi yang ber- 
fungsi sebagai sistem informasi sekolah, atau 
empat-tempat kursus. Tentu saja informasi 
ersebut menyangkut data-data yang ber- 
kenaan dengan murid-murid. Secara online, 
setiap guru dapat melakukan pengecekan daf- 
ar kehadiran murid dengan mudah. Bukan 


hanya itu, catatan nilai tiap-tiap murid juga 
dapat dimonitor tanpa henti. 
Aplikasi ini menggunakan tampilan grafis 
berbasiskan web sehingga mempermudah 


kita untuk membaca dan mempelajarinya 
secara cepat. Setiap nilai yang didapat para 


murid dari hasil ujiannya, dapat dikalkulasi- 
kan total di akhir tahun ajaran sekolah. 
Secara otomatis pula, rangking murid akan 


segera diketahui. Penulisan laporan dapat 


diubah sesuai kebutuhan, dan format yang 
diinginkan. Jenis laporan yang dapat dibuat, 
antara lain: laporan dalam bentuk visual, 
format MS Excel, PDF, dan masih banyak lagi 
yang lainnya. 

Semua orang dapat mengakses data yang 
elah dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Tidak 
erkecuali orang tua murid, guru, murid, 
maupun pihak administrator. Semuanya dapat 
mereka lihat dalam bentuk laporan yang ben- 
uknya telah ditentukan sebelumnya. Tapi, 


aporan tersebut tidak dapat mereka edit atau 
ubah, kecuali mereka adalah orang-orang yang 
memiliki akses khusus. Semua hal sangat mu- 
dah dilakukan oleh aplikasi ini. Terlebih lagi 


karena harganya yang gratis, dan bersifat open 


source. Dengan demikian, Anda dapat meng- 
gunakannya dengan bebas, ataupun menam- 


bahkan hal-hal baru ke dalamnya NSu 


PEMBUAT: Andrew Schmadeke 

SITUS: http://www.focus-sis.org 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


Indeks 


DVD-01 


CentOS 5.0 


/Edukasi 
Comix 3.6.3 


/Development 
URENIES10 


/Distro 
Edubuntu-7.04 Server 


(Emulator 
Dosbox 0.70 


Edubuntu-7.04 
ServerAddon 
Kubuntu-7.04 Desktop 


/Grafik 
PCity 


Ubuntu-7.04 Desktop 
Ubuntu-7.04 Server 


timekeeper 2.0.2 


/Dokumen 
Internet AdobeReader 7.0.9 
Monit 4.9 
/Driver 
/Manajemen Modem 
Capivara 0.8.1 Videocard 
Focus. sis 2.2 WLan 
Issue. dealer 0.9.125 
(Email 
/Multimedia Thunderbird 2.0 
Diva 0.0.2 
Koverartist 0.5 /Extras 
Linux video studio Ubuntu-7.04 
01.7 
Open. movie editor /Komunikasi 
0.0.20061221 Skype 1.3.0 
/Rubrik /Matematika 
Games Scilab 4.1 
Software 
Tutorial /Office 
OpenOiffice 2.2.0 
/Sistem 
Bixdata 2.7 (Penting 
Kernel 
(Utility 
Speech and debate  /Plugins 


Flash-plugin 9.0 


DVD-02 


/Sistem-File 


Firefox 2.0 


Fuse 2.6.3 
Ubuntu 7.04 Ntfs-3g 1.417 
/Browser (Tools 


Ndiswrapper 1.42rc2 


Opera 9.2 


/Desktop 
Beryl 0.2.1 


DVD RUSAK? 


4 DVD-02 hanya diserta- 
kan pada InfoLINUX edisi 
Regular. 


Apabila DVD yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya. Kirimkan DVD yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim DVD InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan DVD penggantinya. 


26 06/2007 


INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BixData 2.7 sistem: 


host-mwwbixdata.compng 
HTTP ServiceCheck - wuw.bixdata.com L04/03/2007 14:00:151 


15 AA lsixbat 
hostwwwyahoa.compng 
HTTP ServiceCheck — uww.yahoo.com (04/03/2007 14:00:131 


aso.o0 


BIXDATA management 


aa 


System Administrators NHT Sera Providors SOEM Hardwaro Provilors #Devolopers 


BixData Nex Generation IT Management or ai Opera | Den 
Hi! 2) ko 


SAMA £ 


Sebagai seorang administrator jaringan di 
sebuah perusahaan adalah kewajiban Anda 
untuk mengetahui apa-apa yang terjadi 
padajaringan tersebut. Segala hal, tanpa ter- 
kecuali. Apa yang Anda butuhkan? Sebuah 
aplikasi yang tepat. Nah, coba gunakan 
BixData sebagai salah satu alternatifnya. 
BixData terdiri dari beberapa bagian ap- 
likasi: BixDesktop, BixAgent, dan BixServer. 
Fungsi utama paket ini adalah melakukan 


pengaturan suatu jaringan, yang memiliki 
sistem operasi berbeda-beda. Pengaturan 


cluster yang ada pada 1000 mesin yang di- 
jalankan pada sistem operasi yang berbeda- 
beda. Meskipun Anda memiliki lingkungan 
cluster yang begitu rumit, aplikasi ini masih 
sanggup menanganinya. Tidak hanya itu, 
BixData juga mampu menangani jenis-jenis 
hardware terbaru. Fokus BixData ini terletak 
pada: aplikasi, kinerja, jaringan, hardware, 
dan manajemen sistem. Ta Su 


PEMBUAT: Kobus 
SITUS: http://www.bixdata.com 


SOFTWARE 


| EDUKASI 


Comix 3.6.3 


be: 


sasa ANE 


ago0 ono 


Tidak jauh-jauh dari namanya, Comix 
dapat Anda gunakan untuk membaca 
buku-buku komik yang Anda download 
lewat Internet, atau beli dari berbagai 
sumber. Aplikasi ini sudah mendukung 
beberapa format populer, seperti: zip, tar, 
tar.gz, dan tar.bz2. Aplikasi ini ditulis den- 
gan menggunakan bahasa Python, dan 
pyGTK sebagai tampilan grafiknya. NSu 


PEMBUAT: Pontus Ekberg 
SITUS: http://comix.sourceforge.net 


LISENSI: Free to Use LISENSI: GPL 
tersebut mencakup sampai dengan per | pEPEDENSI: X Window DEPEDENSI: X Window, pyGTK 
cluster dari komponen sistem. Tepatnya, | REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 
Monit 4.9 mrerver: I MULTIMEDIA) 


Kew release: morit 2915 released DowAbsa hara 


j Unix System Management 
MONIT — upand running in 15 min. 


ag Lu: 


Monit Features 


- 


monit4A 


monit runtime status 


Parameter Value 


Host wwwildeslash.com 


Segala hal tentu saja harus kita lakukan, 
guna menjaga agar komputer yang kita mi- 
liki tetap berjalan dengan baik. Proses pen- 
gaturan file sistem merupakan salahsatu un- 
sur penting. Pada DVD yang kami sertakan, 
cobalah aplikasi bernama Monit. Fungsi 
utamanya adalah melakukan pengaturan 
terhadap hal-hal yang ada pada sistem op- 
erasi Linux. Aplikasi ini mampu memonitor 
setiap proses yang terjadi, file-file yang ada, 
direktori, dan beberapa device yang Anda 
miliki. Pengaturan akan dijalankan secara 
otomatis, dan berkala. Pada saat mene- 


mukan hal-hal yang bermasalah, aplikasi 


ini akan menjalankan beberapa fiturnya, 
juga secara otomatis, guna memperbaiki ke- 
rusakan. Misalnya, ketika proses yang dibu- 
tuhkan mendadak mati, maka Monit akan 
melakukan restart. Lewat pengalamannya 
selama lebih dari empat tahun dan digu- 
nakan oleh ribuan server di seluruh penjuru 
dunia, tidak heran bila Monit cukup tang- 
guh untuk diandalkan ASu 


PEMBUAT: The Monit Project Group 
SITUS: http://www.tideslash.com/monit 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


KoverArtist 0.5 


Dalam kurun waktu tertentu, bisa jadi 
koleksi CD/DVD 


mengalami kerusakan pada bagian luar- 


kesayangan Anda 


nya, seperti kotak maupun cover. Nah, 


jika hal tersebut terjadi, buat saja kembali 
cover dengan kreasi sendiri. KoverArtist 
dapat dijalankan dengan mudah, hanya 


dengan melakukan beberapa kali klik 
mouse. Silakan mencoba aplikasi gratis 


ini.ASu 


PEMBUAT: Stefan Taferner 
SITUS: http://wormsofprey.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 27 


SOFTWARE PILIHAN 


(| MULTIMEDIA J 


Open Movie Editor 


Apakah Anda ingin merasakan menjadi 


seorang sutradara kecil? Coba Open 
Movie Editor sebagai alternatifnya. 
Aplikasi ini didesain sederhana, namun 
dengan fitur-fitur standar yang dibu- 
tuhkan untuk pembuatan film sendiri. 
Anda akan banyak menemukan hal-hal 
menarik di dalamnya. MSu 


PEMBUAT: Richard Spindler 
SITUS: http://openmovieeditor.sourceforge.net 


Siapa bilang Anda tidak dapat menjalan- 


kan operating system DOS lama pada 
operating system Linux? DOS ternyata 
bukan milik Windows semata. Hal ini 
dimungkinkan dengan menggunakan 
aplikasi bernama DOSBox. Aplikasi ini 
merupakan sebuah emulator DOS yang 
dapat berjalan di Linux . DOSBox meng- 
gunakan SDL-library sehingga aplikasi 
ini mudah disisipkan ke berbagai macam 
platform, seperti BeOS, Linux, MacOS, 
dan lain sebagainya. Apa yang ada pada 


output, penambahan video capture avi, 
perbaikan pada screen demi memper- 
cepat proses, meningkatkan kecepatan 
CPU Cores, penambahan VCPI emula- 
tion, dan masih banyak lagi hal baru 
atau perbaikan lainnya, yang dapat Anda 
temukan pada versi kali ini. Anda juga 
dapat menggunakan secara bebas, tanpa 
dikenakan biaya apapun, kecuali mem- 
beli majalah ini. Asu 


PEMBUAT: DOSBox Team 
SITUS: http://dosbox.sourceforge.net 


LISENSI: GPL versi kali ini? Dukungan atas VESA, per- | LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: X Window baikan-perbaikan pada CGA composite | PEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 

L MULTIMEDIA J Speech and Debate Timekeeper 2.0.2 


Diva 0.0.2 


Bergerak di bidang video editing, butuh ap- 


ikasi yang sesuai. Bukan berarti tidak ada, 
coba Anda gunakan Diva. Aplikasi ini dapat 
membantu pengeditan video secara mudah 
dan sederhana. Anda harus menggunakan 
desktop Gnome untuk dapat menjalankan 
aplikasi ini. Fitur yang tersedia: import file 
DV, wav, jpeg, dan lain-lain. Asu 


PEMBUAT: Michael Dominic K. 
SITUS: http://www.diva-project.org 
LISENSI: MIT/X Consortium License 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


Speech and Debate 


X3 Timekeeper 


It's not just a timer. It's a timekeeper| 


Speech and Debate Timekeeper is a multi-platform debate timer for various speech and de 
It has speech order and time limits preprogrammed for Policy, Lincoln-Douglas, Parliament: 
(Forum, World Schools, Karl Popper, and miscellaneous debate formats as wel as individu: 


(This timer gives visual and/or vocal time signals at user defined intervals so that you will neve 
love manual time signals or freguently look at the time. At the end of each speech, oross-ex: 
(or preparation, the timer automatically sets itselfto time the next thing that needs timing at thl 
button. No stopwatch or general purpose timer comes this close to filling the role of a de 
limekeeperin around 


Speech & Debate Timekeeper 
Debates Individual Events| 

Select Debate Format 
Policy (US High School) | 


Policy (US College) 
Lincoln-Douglas 

Parliamentary (US High School) 
Parliamentary (NPDA) 

Public Forum 

World Schools 

Karl Popper 

Miscellaneous 


Screenshot: Opening screen of Speech & Debate Timekeeper 20 on Palm OS 


tutesas 


Mengadakan lomba debat intelektual. 
Bagaimana cara Anda menghitung waktu 
tiap-tiap pesertanya? Sebagai alternatif, 
gunakan aplikasi yang satu ini. Speech 
and Debate Timekeeper merupakan paket 
penghitung waktu untuk semua peserta 
pidato maupun pertandingan debat. 
Ada beberapa macam yang dapat dipilih: 
Policy, Lincoln-Douglas, Parliamentary, 
Public Forum, dan lain-lain. Aplikasi ini 
dapat menghitung waktu dua arah dari 
dua peserta, sedang perhitungan waktu 
yang lainnya digunakan untuk kategori 
perorangan. Uniknya, aplikasi ini memi- 


liki fitur pemberitahuan waktu secara vi- 
sual maupun audio. Jadi, Anda tidak perlu 
secara manual melihat waktu. Pada akhir 
setiap pidato, persiapan atau yang lainnya, 
secara otomatis aplikasi ini akan mengatur 
kembali waktu untuk peserta berikutnya. 
Anda hanya perlu menekan tombol yang 
telah disediakan. Ingat, aplikasi ini bukan 
sebuah stopwatch. NSu 


PEMBUAT: Jemmy Chen 

SITUS: http://debate-ie-timer.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Java 1.4, Web Browser 
REOUIREMENT: - 


28 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


| 


Capivara 0. 


ARLAMBERT O.7.5-pre3 


Kemungkinan besar pekerjaan Anda sering 


berhubungan dengan urusan network, baik 
local maupun remote. Nah, Anda bisa memilih 
aplikasi yangsatuini untuk membantu peker- 
jaan Anda tersebut. Capivara merupakan ap- 
ikasi yang berfungsi melakukan sinkronisasi 
antarfolder pada jaringan. Selain itu, ia juga 
dapat melakukan sinkronisasi secara remote. 
Keseluruhan aplikasi ini ditulis dalam bahasa 
pemrograman Java. Hal ini bertujuan untuk 
memperluas daya guna pemakainya, meng- 


ingat Java sedemikian populer. Capivara di- 


uncurkan tahun 2003. Awalnya, aplikasi ini 
belum memiliki tool sebanyak sekarang. Java 


yang disarankan adalah versi 1.5.0, sebab 
pengujian aplikasi ini menggunakan JDK 
versi 1.5. Untuk melakukan pengerjaannya 
ke bagian protocol transportasi, Capivara juga 
menggunakan banyak plugins, seperti j2ssh, 
FTP, commons-net-1.4.0.jar, dan lain-lain. 
Fitur-fitur yang disediakan versi ini, dian- 
taranya: sudah men-support SFTP, penam- 
bahan file filter, dan sebagainya Su 


PEMBUAT: Sascha Hunold 

SITUS: http://capivara.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


IL MULTIMEDIA | 
Linux Video Studio 0.1.7 
Pa aan “v3 
| ie Cootwe video —- Katon mm Piaytnc Video | 2x2 Encode Video | 
J 
ki Kl ET) 
s 
| BR - Uu 
Conny Fama Ba . 


Guna memudahkan proses perekaman 
video lewat hardware MJPEG codec 
board, kemungkinan besar Anda mem- 
butuhkan aplikasi yang satu ini. Linux 
Visual Studio mewajibkan Anda meng- 
instal MJPEG tool terlebih dahulu, se- 
belum menginstal aplikasi yang satu 
ini. Selain itu, Anda juga membutuhkan 
GTK, xserver, dan xfree 4.x. Asu 


PEMBUAT: Ronald Bultje 

SITUS: http://ronald.bitfreak.net 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, MJPEG Tool, GTK 
REOUIREMENT: - 


Umumnya pembuatan sebuah sketsa atau 


ruang kota ataupeta, sangat memakan bia- 
ya. Hal ini dikarenakan harga pembelian 
aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan 
si penggunanya sangat mahal. Pada op- 
erating system Linux, Anda tidak perlu 
pusing memikirkan hal tersebut. Pcity 
dapat Anda gunakan secara gratis, tanpa 
mengeluarkan kocek dari kantong, kecua- 
i untuk membeli majalah ini. Fungsinya 
adalah untuk membuat model 3D dari 
sebuah sketsa. Aplikasi ini menggunakan 


pendekatan berbeda dari biasanya. Pcity 
memiliki sistem yang dapat menampil- 


PCity - Procedural Modeling and Rendering 


g several street patterns 


kan secara lengkap prosedur pembuatan 
tata ruang kota. Anda sebagai peng- 
guna, hanya cukup memasukkan sedikit 
input data, misalnya file konfigurasi dan 
beberapa peta. Lalu, pada bagian output- 
nya dapat dihubungkan dengan parameter 
yang telah tersedia, seperti street network 
generation, termasuk beberapa pola jalan, 
dan lain-lain. Asu 


PEMBUAT: Sebastian Paetzold 
SITUS: http://pcity.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


(| MANAJEMEN | 


Issue Dealer 0.9.125 


e 


sler (undefined, open) 


Jika Anda membutuhkan aplikasi untuk 
memanajemeni tugas, coba gunakan 
aplikasi ini. Issue Dealer digunakan se- 
bagai aplikasi untuk manajemen informa- 
si. Fitur-fitur yang disediakan: manajemen 
informasi dan task, relation, publisher, dan 
lain-lain. Aplikasi ini juga dapat digunakan 
untuk melakukan pencarian issue dalam 
berbagai tipe. Formatnya bisa berupa: raw 
text, maupun HTML. Asu 


PEMBUAT: Morten W. Petersen 
SITUS: http://issuedealer.com 
LISENSI: Free Distributable 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 06/2007 29 


SOFTWARE 


DVD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah, 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


ada beberapa kategori yang selalu ada di tiap edisi. 


(| MANAJEMEN | 


Focus/SIS 2.2 


Fe s/SIS Admin Administrator " Dematigh School |v| « 2006-2007 v| « Guaner3|v| « X Tom Cruise 
| KERETA Aiswcents | Musers | isenedwing | #e-6rages | @awendance | @engivty | Aniseipine | Wamin, NEXL 
» Portal 
» Portal Messages aa 
» System Preterences LSave Ja 
» Document Printing Templates 
» Senocl information 
2 
oi nginen be | sotorcar | nan (miton Imoce | UsodtorAtendanco 

» Copy Schoot 
» Marring Penods o 0 300 300 300 300 390 0 “ 
» Calendars . Tww ES 
» Grade Levets ' x 
» Rotlover 
» Duplicate arang Periods 2 x 
-— Perda 03 4 x 
— Perioda oa 4 x 
—  Penoas os 6 x 
2 055555555550 

Period& os g : x 
# o 

" 
Sae 


« 


| KG as to-studantLlat KG) Back t0 Sarah Sersan KPI Print M2 Save Reoart (CJ) tista (17) koasut 


erbaikan pendidikan harus dilakukan 
P-- saja dari segi kualitas pengajaran 

maupun guru. Manajamen yang baik juga 
merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. 
Semua hal detail harus tetap tercatat dengan 
baik. Bayangkan saja, jika satu nilai hasil ujian 
murid hilang. 

Focus/SIS merupakan aplikasi yang ber- 
fungsi sebagai sistem informasi sekolah, atau 
empat-tempat kursus. Tentu saja informasi 
ersebut menyangkut data-data yang ber- 
kenaan dengan murid-murid. Secara online, 
setiap guru dapat melakukan pengecekan daf- 
ar kehadiran murid dengan mudah. Bukan 


hanya itu, catatan nilai tiap-tiap murid juga 
dapat dimonitor tanpa henti. 
Aplikasi ini menggunakan tampilan grafis 
berbasiskan web sehingga mempermudah 


kita untuk membaca dan mempelajarinya 
secara cepat. Setiap nilai yang didapat para 


murid dari hasil ujiannya, dapat dikalkulasi- 
kan total di akhir tahun ajaran sekolah. 
Secara otomatis pula, rangking murid akan 


segera diketahui. Penulisan laporan dapat 


diubah sesuai kebutuhan, dan format yang 
diinginkan. Jenis laporan yang dapat dibuat, 
antara lain: laporan dalam bentuk visual, 
format MS Excel, PDF, dan masih banyak lagi 
yang lainnya. 

Semua orang dapat mengakses data yang 
elah dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Tidak 
erkecuali orang tua murid, guru, murid, 
maupun pihak administrator. Semuanya dapat 
mereka lihat dalam bentuk laporan yang ben- 
uknya telah ditentukan sebelumnya. Tapi, 


aporan tersebut tidak dapat mereka edit atau 
ubah, kecuali mereka adalah orang-orang yang 
memiliki akses khusus. Semua hal sangat mu- 
dah dilakukan oleh aplikasi ini. Terlebih lagi 


karena harganya yang gratis, dan bersifat open 


source. Dengan demikian, Anda dapat meng- 
gunakannya dengan bebas, ataupun menam- 


bahkan hal-hal baru ke dalamnya NSu 


PEMBUAT: Andrew Schmadeke 

SITUS: http://www.focus-sis.org 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


Indeks 


DVD-01 


CentOS 5.0 


/Edukasi 
Comix 3.6.3 


/Development 
URENIES10 


/Distro 
Edubuntu-7.04 Server 


(Emulator 
Dosbox 0.70 


Edubuntu-7.04 
ServerAddon 
Kubuntu-7.04 Desktop 


/Grafik 
PCity 


Ubuntu-7.04 Desktop 
Ubuntu-7.04 Server 


timekeeper 2.0.2 


/Dokumen 
Internet AdobeReader 7.0.9 
Monit 4.9 
/Driver 
/Manajemen Modem 
Capivara 0.8.1 Videocard 
Focus. sis 2.2 WLan 
Issue. dealer 0.9.125 
(Email 
/Multimedia Thunderbird 2.0 
Diva 0.0.2 
Koverartist 0.5 /Extras 
Linux video studio Ubuntu-7.04 
01.7 
Open. movie editor /Komunikasi 
0.0.20061221 Skype 1.3.0 
/Rubrik /Matematika 
Games Scilab 4.1 
Software 
Tutorial /Office 
OpenOiffice 2.2.0 
/Sistem 
Bixdata 2.7 (Penting 
Kernel 
(Utility 
Speech and debate  /Plugins 


Flash-plugin 9.0 


DVD-02 


/Sistem-File 


Firefox 2.0 


Fuse 2.6.3 
Ubuntu 7.04 Ntfs-3g 1.417 
/Browser (Tools 


Ndiswrapper 1.42rc2 


Opera 9.2 


/Desktop 
Beryl 0.2.1 


DVD RUSAK? 


4 DVD-02 hanya diserta- 
kan pada InfoLINUX edisi 
Regular. 


Apabila DVD yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya. Kirimkan DVD yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim DVD InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan DVD penggantinya. 


26 06/2007 


INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BixData 2.7 sistem: 


host-mwwbixdata.compng 
HTTP ServiceCheck - wuw.bixdata.com L04/03/2007 14:00:151 


15 AA lsixbat 
hostwwwyahoa.compng 
HTTP ServiceCheck — uww.yahoo.com (04/03/2007 14:00:131 


aso.o0 


BIXDATA management 


aa 


System Administrators NHT Sera Providors SOEM Hardwaro Provilors #Devolopers 


BixData Nex Generation IT Management or ai Opera | Den 
Hi! 2) ko 


SAMA £ 


Sebagai seorang administrator jaringan di 
sebuah perusahaan adalah kewajiban Anda 
untuk mengetahui apa-apa yang terjadi 
padajaringan tersebut. Segala hal, tanpa ter- 
kecuali. Apa yang Anda butuhkan? Sebuah 
aplikasi yang tepat. Nah, coba gunakan 
BixData sebagai salah satu alternatifnya. 
BixData terdiri dari beberapa bagian ap- 
likasi: BixDesktop, BixAgent, dan BixServer. 
Fungsi utama paket ini adalah melakukan 


pengaturan suatu jaringan, yang memiliki 
sistem operasi berbeda-beda. Pengaturan 


cluster yang ada pada 1000 mesin yang di- 
jalankan pada sistem operasi yang berbeda- 
beda. Meskipun Anda memiliki lingkungan 
cluster yang begitu rumit, aplikasi ini masih 
sanggup menanganinya. Tidak hanya itu, 
BixData juga mampu menangani jenis-jenis 
hardware terbaru. Fokus BixData ini terletak 
pada: aplikasi, kinerja, jaringan, hardware, 
dan manajemen sistem. Ta Su 


PEMBUAT: Kobus 
SITUS: http://www.bixdata.com 


SOFTWARE 


| EDUKASI 


Comix 3.6.3 


be: 


sasa ANE 


ago0 ono 


Tidak jauh-jauh dari namanya, Comix 
dapat Anda gunakan untuk membaca 
buku-buku komik yang Anda download 
lewat Internet, atau beli dari berbagai 
sumber. Aplikasi ini sudah mendukung 
beberapa format populer, seperti: zip, tar, 
tar.gz, dan tar.bz2. Aplikasi ini ditulis den- 
gan menggunakan bahasa Python, dan 
pyGTK sebagai tampilan grafiknya. NSu 


PEMBUAT: Pontus Ekberg 
SITUS: http://comix.sourceforge.net 


LISENSI: Free to Use LISENSI: GPL 
tersebut mencakup sampai dengan per | pEPEDENSI: X Window DEPEDENSI: X Window, pyGTK 
cluster dari komponen sistem. Tepatnya, | REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 
Monit 4.9 mrerver: I MULTIMEDIA) 


Kew release: morit 2915 released DowAbsa hara 


j Unix System Management 
MONIT — upand running in 15 min. 


ag Lu: 


Monit Features 


- 


monit4A 


monit runtime status 


Parameter Value 


Host wwwildeslash.com 


Segala hal tentu saja harus kita lakukan, 
guna menjaga agar komputer yang kita mi- 
liki tetap berjalan dengan baik. Proses pen- 
gaturan file sistem merupakan salahsatu un- 
sur penting. Pada DVD yang kami sertakan, 
cobalah aplikasi bernama Monit. Fungsi 
utamanya adalah melakukan pengaturan 
terhadap hal-hal yang ada pada sistem op- 
erasi Linux. Aplikasi ini mampu memonitor 
setiap proses yang terjadi, file-file yang ada, 
direktori, dan beberapa device yang Anda 
miliki. Pengaturan akan dijalankan secara 
otomatis, dan berkala. Pada saat mene- 


mukan hal-hal yang bermasalah, aplikasi 


ini akan menjalankan beberapa fiturnya, 
juga secara otomatis, guna memperbaiki ke- 
rusakan. Misalnya, ketika proses yang dibu- 
tuhkan mendadak mati, maka Monit akan 
melakukan restart. Lewat pengalamannya 
selama lebih dari empat tahun dan digu- 
nakan oleh ribuan server di seluruh penjuru 
dunia, tidak heran bila Monit cukup tang- 
guh untuk diandalkan ASu 


PEMBUAT: The Monit Project Group 
SITUS: http://www.tideslash.com/monit 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


KoverArtist 0.5 


Dalam kurun waktu tertentu, bisa jadi 
koleksi CD/DVD 


mengalami kerusakan pada bagian luar- 


kesayangan Anda 


nya, seperti kotak maupun cover. Nah, 


jika hal tersebut terjadi, buat saja kembali 
cover dengan kreasi sendiri. KoverArtist 
dapat dijalankan dengan mudah, hanya 


dengan melakukan beberapa kali klik 
mouse. Silakan mencoba aplikasi gratis 


ini.ASu 


PEMBUAT: Stefan Taferner 
SITUS: http://wormsofprey.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 27 


SOFTWARE PILIHAN 


(| MULTIMEDIA J 


Open Movie Editor 


Apakah Anda ingin merasakan menjadi 


seorang sutradara kecil? Coba Open 
Movie Editor sebagai alternatifnya. 
Aplikasi ini didesain sederhana, namun 
dengan fitur-fitur standar yang dibu- 
tuhkan untuk pembuatan film sendiri. 
Anda akan banyak menemukan hal-hal 
menarik di dalamnya. MSu 


PEMBUAT: Richard Spindler 
SITUS: http://openmovieeditor.sourceforge.net 


Siapa bilang Anda tidak dapat menjalan- 


kan operating system DOS lama pada 
operating system Linux? DOS ternyata 
bukan milik Windows semata. Hal ini 
dimungkinkan dengan menggunakan 
aplikasi bernama DOSBox. Aplikasi ini 
merupakan sebuah emulator DOS yang 
dapat berjalan di Linux . DOSBox meng- 
gunakan SDL-library sehingga aplikasi 
ini mudah disisipkan ke berbagai macam 
platform, seperti BeOS, Linux, MacOS, 
dan lain sebagainya. Apa yang ada pada 


output, penambahan video capture avi, 
perbaikan pada screen demi memper- 
cepat proses, meningkatkan kecepatan 
CPU Cores, penambahan VCPI emula- 
tion, dan masih banyak lagi hal baru 
atau perbaikan lainnya, yang dapat Anda 
temukan pada versi kali ini. Anda juga 
dapat menggunakan secara bebas, tanpa 
dikenakan biaya apapun, kecuali mem- 
beli majalah ini. Asu 


PEMBUAT: DOSBox Team 
SITUS: http://dosbox.sourceforge.net 


LISENSI: GPL versi kali ini? Dukungan atas VESA, per- | LISENSI: GPL 
DEPEDENSI: X Window baikan-perbaikan pada CGA composite | PEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 

L MULTIMEDIA J Speech and Debate Timekeeper 2.0.2 


Diva 0.0.2 


Bergerak di bidang video editing, butuh ap- 


ikasi yang sesuai. Bukan berarti tidak ada, 
coba Anda gunakan Diva. Aplikasi ini dapat 
membantu pengeditan video secara mudah 
dan sederhana. Anda harus menggunakan 
desktop Gnome untuk dapat menjalankan 
aplikasi ini. Fitur yang tersedia: import file 
DV, wav, jpeg, dan lain-lain. Asu 


PEMBUAT: Michael Dominic K. 
SITUS: http://www.diva-project.org 
LISENSI: MIT/X Consortium License 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


Speech and Debate 


X3 Timekeeper 


It's not just a timer. It's a timekeeper| 


Speech and Debate Timekeeper is a multi-platform debate timer for various speech and de 
It has speech order and time limits preprogrammed for Policy, Lincoln-Douglas, Parliament: 
(Forum, World Schools, Karl Popper, and miscellaneous debate formats as wel as individu: 


(This timer gives visual and/or vocal time signals at user defined intervals so that you will neve 
love manual time signals or freguently look at the time. At the end of each speech, oross-ex: 
(or preparation, the timer automatically sets itselfto time the next thing that needs timing at thl 
button. No stopwatch or general purpose timer comes this close to filling the role of a de 
limekeeperin around 


Speech & Debate Timekeeper 
Debates Individual Events| 

Select Debate Format 
Policy (US High School) | 


Policy (US College) 
Lincoln-Douglas 

Parliamentary (US High School) 
Parliamentary (NPDA) 

Public Forum 

World Schools 

Karl Popper 

Miscellaneous 


Screenshot: Opening screen of Speech & Debate Timekeeper 20 on Palm OS 


tutesas 


Mengadakan lomba debat intelektual. 
Bagaimana cara Anda menghitung waktu 
tiap-tiap pesertanya? Sebagai alternatif, 
gunakan aplikasi yang satu ini. Speech 
and Debate Timekeeper merupakan paket 
penghitung waktu untuk semua peserta 
pidato maupun pertandingan debat. 
Ada beberapa macam yang dapat dipilih: 
Policy, Lincoln-Douglas, Parliamentary, 
Public Forum, dan lain-lain. Aplikasi ini 
dapat menghitung waktu dua arah dari 
dua peserta, sedang perhitungan waktu 
yang lainnya digunakan untuk kategori 
perorangan. Uniknya, aplikasi ini memi- 


liki fitur pemberitahuan waktu secara vi- 
sual maupun audio. Jadi, Anda tidak perlu 
secara manual melihat waktu. Pada akhir 
setiap pidato, persiapan atau yang lainnya, 
secara otomatis aplikasi ini akan mengatur 
kembali waktu untuk peserta berikutnya. 
Anda hanya perlu menekan tombol yang 
telah disediakan. Ingat, aplikasi ini bukan 
sebuah stopwatch. NSu 


PEMBUAT: Jemmy Chen 

SITUS: http://debate-ie-timer.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, Java 1.4, Web Browser 
REOUIREMENT: - 


28 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


| 


Capivara 0. 


ARLAMBERT O.7.5-pre3 


Kemungkinan besar pekerjaan Anda sering 


berhubungan dengan urusan network, baik 
local maupun remote. Nah, Anda bisa memilih 
aplikasi yangsatuini untuk membantu peker- 
jaan Anda tersebut. Capivara merupakan ap- 
ikasi yang berfungsi melakukan sinkronisasi 
antarfolder pada jaringan. Selain itu, ia juga 
dapat melakukan sinkronisasi secara remote. 
Keseluruhan aplikasi ini ditulis dalam bahasa 
pemrograman Java. Hal ini bertujuan untuk 
memperluas daya guna pemakainya, meng- 


ingat Java sedemikian populer. Capivara di- 


uncurkan tahun 2003. Awalnya, aplikasi ini 
belum memiliki tool sebanyak sekarang. Java 


yang disarankan adalah versi 1.5.0, sebab 
pengujian aplikasi ini menggunakan JDK 
versi 1.5. Untuk melakukan pengerjaannya 
ke bagian protocol transportasi, Capivara juga 
menggunakan banyak plugins, seperti j2ssh, 
FTP, commons-net-1.4.0.jar, dan lain-lain. 
Fitur-fitur yang disediakan versi ini, dian- 
taranya: sudah men-support SFTP, penam- 
bahan file filter, dan sebagainya Su 


PEMBUAT: Sascha Hunold 

SITUS: http://capivara.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


IL MULTIMEDIA | 
Linux Video Studio 0.1.7 
Pa aan “v3 
| ie Cootwe video —- Katon mm Piaytnc Video | 2x2 Encode Video | 
J 
ki Kl ET) 
s 
| BR - Uu 
Conny Fama Ba . 


Guna memudahkan proses perekaman 
video lewat hardware MJPEG codec 
board, kemungkinan besar Anda mem- 
butuhkan aplikasi yang satu ini. Linux 
Visual Studio mewajibkan Anda meng- 
instal MJPEG tool terlebih dahulu, se- 
belum menginstal aplikasi yang satu 
ini. Selain itu, Anda juga membutuhkan 
GTK, xserver, dan xfree 4.x. Asu 


PEMBUAT: Ronald Bultje 

SITUS: http://ronald.bitfreak.net 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, MJPEG Tool, GTK 
REOUIREMENT: - 


Umumnya pembuatan sebuah sketsa atau 


ruang kota ataupeta, sangat memakan bia- 
ya. Hal ini dikarenakan harga pembelian 
aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan 
si penggunanya sangat mahal. Pada op- 
erating system Linux, Anda tidak perlu 
pusing memikirkan hal tersebut. Pcity 
dapat Anda gunakan secara gratis, tanpa 
mengeluarkan kocek dari kantong, kecua- 
i untuk membeli majalah ini. Fungsinya 
adalah untuk membuat model 3D dari 
sebuah sketsa. Aplikasi ini menggunakan 


pendekatan berbeda dari biasanya. Pcity 
memiliki sistem yang dapat menampil- 


PCity - Procedural Modeling and Rendering 


g several street patterns 


kan secara lengkap prosedur pembuatan 
tata ruang kota. Anda sebagai peng- 
guna, hanya cukup memasukkan sedikit 
input data, misalnya file konfigurasi dan 
beberapa peta. Lalu, pada bagian output- 
nya dapat dihubungkan dengan parameter 
yang telah tersedia, seperti street network 
generation, termasuk beberapa pola jalan, 
dan lain-lain. Asu 


PEMBUAT: Sebastian Paetzold 
SITUS: http://pcity.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


(| MANAJEMEN | 


Issue Dealer 0.9.125 


e 


sler (undefined, open) 


Jika Anda membutuhkan aplikasi untuk 
memanajemeni tugas, coba gunakan 
aplikasi ini. Issue Dealer digunakan se- 
bagai aplikasi untuk manajemen informa- 
si. Fitur-fitur yang disediakan: manajemen 
informasi dan task, relation, publisher, dan 
lain-lain. Aplikasi ini juga dapat digunakan 
untuk melakukan pencarian issue dalam 
berbagai tipe. Formatnya bisa berupa: raw 
text, maupun HTML. Asu 


PEMBUAT: Morten W. Petersen 
SITUS: http://issuedealer.com 
LISENSI: Free Distributable 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 06/2007 29 


UTAMA 


Noprianto 


i topik utama kali ini, 
kita akan membahas 
seputar Optical 
Character Recognition 


di Linux. 


Saat ini, banyak pengguna komputer dari 
berbagai kalangan yang ingin menggunakan 
Linux. Namun, sebagian dari mereka selama 
ini telah bekerja dengan aplikasi tertentu di 
Windows, dan ingin tahu apakah fungsio- 
nalitas yang mereka dapatkan saat ini juga 
tersedia di Linux. 

Saat ini, di dunia Linux dan open source, 
terdapat banyak sekali aplikasi yang bisa di- 
gunakan. Mulai dari paket office, database, 
server, sampai pengembangan aplikasi. 
Serunya, hampir semua aplikasi tersebut 
bisa didapatkan dengan bebas, tanpa ha- 
rus membayar biaya lisensi sepeser pun. 
Kita pun dapat membagi aplikasi yang kita 
miliki, ke rekan kita yang ingin mengguna- 
kannya. 
ketersediaan 


Memang, secara alami 


suatu software di Linux, apalagi untuk apli- 


kasi yang tidak memiliki basis pengguna 
yang besar, umumnya tidak terlalu mudah 
diketahui. Jika kita bicara paket office, 
mudah sekali menemukan bahwa kita me- 


miliki OpenOffice.org, KOffice, Abiword, 


Gnumeric dan lain sebagainya. Kita pun 


tahu bahwa OpenOffice.org misalnya, me- 
miliki kompatibilitas yang sangat baik de- 
ngan paket MS Office. Namun, bagaimana 
kalau kita ingin mencari aplikasi untuk 
Optical Character Recognition, seperti pada 
topik utama kita kali ini? Informasi yang 
kita dapatkan tidaklah selengkap ketika kita 
mencari paket office. Selain masalah basis 
pengguna yang lebih kecil, para developer 
program OCR juga tidak memasang iklan 
ataupun mengadakan kegiatan seremonial 
lainnya. 

Ketika ditemukan pun, masih mengang- 
kat sifat sebagian besar program free/open 
source. Terkadang kita menemukan bahwa 
program-program tersebut hanya datang 
dengan satu atau dua fungsionalitas ter- 
tentu, walaupun barangkali fungsionalitas 
yang diberikan bisa diandalkan. Dalam 
kasus OCR misalnya, jarang kita temukan 
software yang komplit, all in one, mulai 
dari scanning, melakukan pembacaan teks, 
sampai melakukan konversi ke format ter- 


DHAVE POPEN -Di 


- DOPEN n! 


DMEMCHECK 
CK -DFUN C 


N -DMEMCHE 


tentu. Sebagian besar dari mereka mem- 
fokuskan diri pada fungsi utama, yaitu 
melakukan pembacaan teks dari gambar 
yang telah tersedia. 

Untungnya, kita bisa menggabung- 
kan satu per satu fungsionalitas ke dalam 
satu 'suite aplikasi buatan kita. Bahkan, 
dengan kreasi kita sendiri menggunakan 
berbagai tool yang tersedia, kita bisa mem- 
bangun solusi tertentu, yang di dunia pro- 
prietary barangkali bisa bernilai ekonomi cu- 


kup besar. Jangan lupa, semuanya bisa kita 
dapatkan tanpa harus membayar sepeser 
pun biaya lisensi. 

Di dalam tulisan ini, kita akan memba- 
has secara sekilas apa yang dimaksud de- 
ngan OCR, tool-tool apa saja yang tersedia 
untuk OCR di Linux, dan beberapa hal ter- 
kait seperti dukungan scanner di Linux , dan 
tool untuk bekerja dengan format gambar. 
Kita akan membahas pula pembuatan 
solusi OCR custom menggunakan tool 
yang tersedia di dunia open source. Khusus 
untuk pembahasan tool OCR yang tersedia, 


30 06/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


inginkan. Lihatlah pembaha 


Di bagian ini, kita akan membahas 
erguna untuk bekerja deng 


g kosong 


dua tool 
In paket 


asi sen- 
adalah 
ini bisa 


Disamping fiturnya yang sangat berguna, 
alien masih memiliki sejumlah keterba- 
tasan. Dan, berhubung aturan pemaketan 
setiap distribusi bisa sangat berbeda, selalu 
berhati-hatilah dalam melakukan instalasi 
paket hasil konversi. 

Informasi selengkapnya tentang alien 
bisa didapatkan di website-nya, http://kite- 
net.net/-joey/code/alien.html. 


UTAMA 


Berikut ini adalah bebera 
Kin berguna dal 


Kan Untuk distrih 
Stribusi Ang 
a. Gunaka 
nla 


pa tips yang mung- 
am instalasi aplikasi di 


U gunakan paket yang dikhusus- 


h 


kami akan membahas pula bagaimana tool 
ersebut dapat membaca teks dari gambar 
contoh yang kami sediakan. Anda bisa me- 
ihat sendiri, seberapa akurat tool tersebut 
bekerja. 

Dengan demikian, apabila Anda mem- 
butuhkan fungsionalitas OCR dan menemu- 
kan bahwa tool-tool yang tersedia rupanya 
bisa Anda andalkan, Anda bisa segera mem- 


buat rencana migrasi ke Linux :) 


SEKILAS TENTANG OCR 


Optical 
kemampuan/fungsionalitas untuk mener- 


Character Recognition adalah 
jemahkan gambar berisikan tulisan tangan 
atau tulisan hasil ketik komputer menjadi 
eks yang bisa diedit. Umumnya, gambar 


ersebut didapatkan dari hasil scan. 


Implementasi OCR sendiri sangatlah 
uas. Dalam bentuk sederhana, OCR bisa 
dilakukan diantaranya untuk: 


@ mengambil teks dari gambar-gambar 
hasil scan sebuah buku, untuk diformat 


kembali. 


@ komputerisasi formulir, di mana formu- 
ir yang diisi oleh user di-scan, dan isinya 
diambil menggunakan program OCR 
untuk diproses lebih lanjut. 

@ Penerjemah otomatis, di mana hasil 
scan langsung diterjemahkan ke bahasa 


ain, disimpan di sebuah file teks untuk 
dapat diedit lagi. 


Walau kedengarannya sangat menye- 
nangkan, OCR sendiri bukanlah hal yang 
sederhana, bahkan sangat rumit. Kemam- 
puan program OCR untuk mengenali teks 
sangat tergantungpadafaktorinternalseper- 
ti algoritma yang digunakan, dan seberapa 
program tersebut telah “di-training, atau- 
pun pada faktor eksternal seperti seberapa 
banyak noise yang terdapat pada gambar, 
yang bisa menghambat pembacaan. 

OCR sendiri, di ilmu komputer, umum- 
nya dipelajari pada Artificial Intelligence, 
Pattern Recognition, atau Machine Vision/ 


Computer Vision. 


BERBAGAI TOOL YANG 
TERSEDIA 


Di bagian ini, kita akan membahas berbagai 
tool yang tersedia, dengan pembahasan 
difokuskan pada fungsionalitas utama 
setiap program, yaitu OCR. Untuk program 
front end, di mana fungsionalitas OCR di- 
dapatkan dari berbagai program OCR lain, 
kita akan membahas program OCR yang 
digunakan. Untuk tambahan, kita juga akan 
membahas sekilas fitur program front end 
tersebut. 

Untuk menguji, kita akan menyediakan 
dua gambar, yaitu sample a.pgm (raw) 
dan sample b.pgm (raw), yang untuk lebih 
singkatnya kita sebut sebagai sample a dan 
sample b. Sample a berisikan sejumlah 
arakter a sampai z, A sampai Z, 0 -- 9, dan 
berbagai tanda baca, disusun sedemikian 
rupa sehingga cukup longgar untuk dibaca 
tidak ada karakter yang berdempetan). 
Sementara, sample b berisikan rangkaian 

ata yang disusun menjadi kalimat. Kedua 
file tersebut kita buat dengan GIMP. Seba- 
gai catatan, font yang dipergunakan adalah 


monospace. 

Memang, ini adalah kondisi sangat 
ideal, yang hampir tidak dapat ditemukan 
di dunia nyata untuk tugas-tugas yang 
melibatkan OCR. Kita tahu bahwa sebagian 
besar kegiatan OCR melibatkan dokumen 


hasil scan. Namun, kita menggunakan 
sample tersebut untuk benar-benar menguji 
kemampuan OCR yang dimiliki oleh prog- 
ram yang dibahas. Soal seberapa mampu 
mengurangi noise, kita tidak membahasnya 
di dalam tulisan ini. 


GOCR 

GOCR adalah program OCR yang dikem- 
bangkan oleh Joerg Schulenburg, dan 
tim pengembang lainnya. Program ini 
dilisensikan di bawah GPL. Sampai tu- 
lisan ini dibuat, GOCR telah mencapai 
versi 0.44, yang dirilis pada tanggal 1 
Maret 2007 yang lalu. GOCR sendiri telah 


dikembangkan cukup lama, sejak tahun 


2000. Walaupun nama yang digunakan 
dalam source code adalah GOCR, alamat 
website-nya menggunakan nama JOCR. 
Hal ini disebabkan pada waktu registrasi, 
nama GOCR telah digunakan oleh pihak 
lain. Tulisan ini akan tetap menggunakan 
nama GOCR. 

Untuk pengembangan aplikasi berbasis 
GOCR, awalnya proyek ini menyiapkan 
libgocr. Namun, sayangnya hingga saat 
tulisan ini dibuat, libgocr tidak dikembang- 
kan lagi. Dengan demikian, developer yang 
ingin mengembangkan aplikasi berbasis 
GOCR untuk membangun front end yang 
mudah digunakan, dengan tetap memanggil 
binary GOCR. 

Untuk menggunakan GOCR, download- 
lah GOCR dari website-nya, http://jocr. 
sourceforge.net/. Setelah itu, lakukanlah 
langkah-langkah berikut ini: 

@ Ekstrak arsip source code, dan masuklah 
ke direktori hasil ekstraksi: 


$ tar zxvf gocr-0.44. .gz 


$ cd gocr-0.44 
@ Konfigurasi: 

$ ./configure 
@ Kompilasi: 

S make 

makes CNssenatil! 

make(11: Entering directory “/ 
tmp/utama/gocr/gocr-0.44/src' 
gcc -g -02 -I../include -DHAVE 
CONFIG H -c -o pgm2asc.o pgm2asc.c 


gcc -g -02 -I../include -DHAVE 


CONFTCSE Ce onboxonboxe 


gcc -g -02 -I../include - 
DHAVE CONFIG H -c -o database.o 


database.c 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 06/2007 


31 


UTAMA 


gcc -g -02 -I../include -DHAVE 


CONBTCMEN ON ondetectsondetecenc 


make(1J: Leaving directory “/tmp/ 
utama/gocr/gocr-0.44/src' 
205 iron Inelio clos nelsa Insll) s5 
--- for documentation do: make 
claw —s 
Na NorexamplesNdoMmake 
examples --- 
@ Instalasi: 


# make install 


Setelah instalasi dilakukan, Anda dapat 
menjalankan binary gocr yang dihasilkan: 
SNgoer 
Optical Character Recognition -- 
- gocr 0.44 
use option -h for help 


Berikut ini, kita akan mencoba untuk 


Sementara, berikut ini kita menguji 

GOCR dengan sample b: 

$ gocr sample b.pgm 

Linux ada Ia h sistem 

aperasi ya ng bebas 

digunakan. 

Saat in i, terdapat 

sangat banyak distri 

busi Linux yang bisa 

digunakan. 

Sebagai cantah: 

- Debian GNU/Linux 

- OpenSUSE 

- Fedara 

- SIackware 

dan masih 

banyak Iagi. 

Selengkapnya 

bisa dibaca di 


http://www.distrawatch.cam 


Se Ia mat menggu na kan 


Untuk format-format gambar lain, lihat- 
lah pada pembahasan tool konversi format 
gambar. 


Format output 
Bagi Anda yang berkepentingan untuk lang- 
sung menyimpan hasil pembacaan ke for- 
mat HTML, TeX, ataupun XML, opsi -f bisa 
dipergunakan. Contoh: 

$ gocr sample a.pgm -f HTML 

ABCDEFcbr /» 

GHIJKLebr /» 

MNOPORcbr /» 

STUVWXcbr /» 

YZcbr /-» 


GOCR sendiri masih dapat diatur agar 
bekerja lebih baik lagi. Silakan baca manual 
penggunaan, atau berikan opsi -h untuk 
melihat opsi lain yang bisa diberikan. 


menguji GOCR menggunakan sample a: LINUX ! 
$ gocr sample a.pgm OCRAD 
ABCDEF Format JPEG OCRAD, yang menyebut dirinya sebagai 
GHIJKL Dari contoh-contoh tersebut, kita meng- | The GNU OCR adalah program OCR yang 
MNOPOR gunakan format PGM. Bagi Anda yang | dikembangkan oleh Antonio Diaz Diaz. 
STUVWX ingin langsung menggunakan format JPEG, | Selain dapat membaca teks dari gambar, 
aa gunakanlah program djpeg, yang datang | program ini juga datang dengan layout ana- 
abcdef bersama paket libjpeg: lyzer yang dapat memisahkan kolom atau 
ghijkl # djpeg sample a.jpg | gocr - blok teks, yang umum ditemukan pada hasil 
mnopgr ABCDEF cetakan. Sampai pada saat tulisan ini dibuat, 
stuvwx GHIJKL OCRAD telah mencapai versi 0.16. 
Yz MNOPOR Untuk pengembangan aplikasi berbasis 
. 72345 STUVWX OCRAD, gunakanlah OCRAD sebagai back 
6789-! Yz end dari aplikasi Anda. Penulis memiliki 
# on beberapa kesempatan membangun solusi 
Kn memanfaat OCRAD, dan mendapatkan 
#A 1 B/N bahwa OCRAD sangat fleksibel untuk 
ABCDEF Linux adalah sistem 
GHIJKL operasi yang bebas 
digunakan. 
MNOPOR Saat ini, terdapat 
STUVWX sangat banyak distri 
Yz busi Linux yang bisa 
digunakan. 
ab C d ef Sebagai contoh: 
ghijkL - Debian GNU/Linux 
mnopgr - OpenSUSE 
- Fedora 
StTUVWX - Slackware 
y z dan masih 
012345 banyak lagi. 
5 Selengkapnya 
073 2 x bisa dibaca di 
A#$S& http://www.distrowatch.com 
Na “3 | k 
- 2? s Selamat menggunakan 
1 / h LINUX! 
sample a. sample b. 


32 06/2007 M INFOLINUX www.infolinux.web.id 


UTAMA 


ee GOCR - Mozilla Firefox TX 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


GD. BID hitpaioer-sourcetorge.net/ 


open-source character recognition 


Index| libgocr| Download| Screenshots| Examples| Developers| Support| Links H 


About 


GOCR is an OCR (Optical Character Recognition) program, developed under the GNU Public License. It converts scanned 


images of text back to text files. 


started the program, and now leads a team of developers. 


GOCR can be used with different front-ends, which makes it very easy to port to different OSes and architectures. It can 
open many different image formats, and its guality have been improving in a daily basis. 


GOCR or JOCR? 


The original name is GOCR. It's what is used internally in the sources. But, when registering the site at Sourceforge, gocr 


was already taken. So, it's kind of both. Yeah, we know. 
News 


March 01, 2007 


GOCR 0.44 has been released. Bugs of last release 0.43 and speed problems with this lovely gif-images showing very 
important product information send to me and most of you or your email filter are fixed. There are still problems with 
the threshold value. Please use -1 or wait for one of the next versions. Its on my ToDo-List. Ie 


Done 
Situs web Gocr. 


digunakan. 

Download-lah OCRAD dari berbagai mir- 
ror GNU, atau kunjungilah website OCRAD 
di http://www.gnu.org/software/ocrad/ocrad. 
html. Setelah men-download, lakukanlah 
langkah-langkah berikut ini: 

@ Ekstrak arsip source code, dan masuklah 
ke direktori hasil ekstraksi: 


$ tar jxvf ocrad-0.16.tar.bz2 
$ cd ocrad-0.16 
@ Konfigurasi: 


$ ./configure 


VPATH 


prefix - /usr/local 
exec prefix - $ (prefix) 
bindir — $(exec prefix)/bin 
datadir - $ (prefix) /share 
infodir - S(datadir)/info 
mandir - $(datadir)/man 


OK. Now you can run make. 


@ Kompilasi: 


S make 

gtt -Wa AN SOPA So Son Eaej 
parser.o arg parser.cc 

gtt -Wa -W -02 -c -0 common.o 
common.cc 

gtt -Wa AN SOP) Se 50 meleilona 
Oo rational.cc 

gtt -Wa “WN 02N Co, 


rectangleo rectanglecc 


gtt -Wall -W -02 -o ocrad 

arg parser.o common.o rational. 
Oo rectangle.o track.o ucs. 

Oo page image.o page image io.o 
page image layout.o bitmap.o 
block.o profile.o feats.o feats 
test0.o feats testl.o character. 
oNcharactereniI1 okcharacteriri2r 
O character r13.g0 textiine, 

0 textiline r2.o textblock.o 
textpage.o main.o 


@ Instalasi: 


# make install 


Setelah instalasi dilakukan, Anda dapat 
menjalankan binary ocrad yang dihasilkan: 
SMoerad Vi 
GNU Ocrad version 0.16 
Copyright (C) 2006 Antonio Diaz 
Diaz. 
This program is free software: you 
may redistribute it under the terms 
of 
the GNU General Public License. 
This program has absolutely no 
warranty. 
Berikut ini, kita akan mencoba untuk 
menguji OCRAD menggunakan sample a: 
$ ocrad sample a.pgm 
AE NONE 
GEN Una 
MNOpOR 


TMUNVAWIK 


u 


- 
N 


avbuendnent 


u 
Kai 
£ 
» 


0 w 
1 


on Ken No RON (ts 
kt AI 
“ir 
ae 
» 


Berikut ini adalah pengujian dengan 

sample b: 

$ ocrad sample b.pgm 

LInux adalah | lem 

opera | yang beba 

dlgunakan 

Saal Inl. lerdapal 

.angal banyak dl 1rl 

bu | Linux yang bl a 

dlgunakan 

Sebagal conloh 

- Deblan GNU/LlInux 

- OpenSUSE 

- Fedora 

- Slackware 

dan ma lh 

banyak lagl 

Selengkapnya 

bl a dibaca dl 

hwp //www dl lrowalch com 


Selamal menggunakan 


LINUX1 


Filter 
Program OCRAD dapat pula digunakan 
untuk mengambil teks berdasarkan filter 
tertentu. Berikut ini adalah perintah untuk 
mendapatkan filter yang didukung: 
Srocradk fill ter-help 
Valid filter names are: none 
letters letters only numbers 
numbers only 
Sebagai contoh, kita bisa meminta 
OCRAD untuk hanya mengambil angka saja 
(numbers only): 
$ ocrad --filter-numbers only sample 
a.pgm 
48 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 06/2007 


33 


LaX1 
Tentu saja, filtrasi tetap berdasarkan 
kemampuan OCRAD untuk membaca teks. 
Pada contoh filtrasi numbers only, hasil 
pembacaan tidaklah sesuai harapan, walau 
semua angka yang sesungguhnya bisa di- 

ambil. 


Region 
Hal paling menarik dari program ini adalah 


kemampuan untuk mengambil teks pada re- 
gion rectangle tertentu pada gambar. Dengan 
demikian, kita bisa membaca bagian terten- 
tu saja dari gambar. Region rectangle kita 
spesifikasikan dengan koordinat: left, top, 
right, bottom. Untuk mendapatkan koordi- 
nat region, kita bisa mempergunakan prog- 
ram GIMP dengan mengarahkan pointer 
mouse ke bagian yang diinginkan. Koordinat 
akan tampil pada sudut kiri bawah window. 
Sebagai contoh, masih menggunakan 
sample a, kita bisa mengambil region huruf 
kecil saja, di mana region huruf kecil adalah 
200,155,365,300. 
Contoh: 

$ ocrad sample a.pgm -- 

crop-200,155,365,300 

abeder 

ghijkL 

mnopgr 

SMEMURVAWIK 


y Z 


LOCR 


LOCR adalah program OCR yang meng- 
usung slogan An Optical Character Recogni- 
tion Program for Linux. LOCR dikembangkan 
oleh Miguel A. Lerma pada musim panas 
2000. Versi LOCR pada saat tulisan ini 
dibuat adalah 0.1.0. 

Untuk pengembangan aplikasi berbasis 
LOCR, gunakanlah LOCR sebagai back end 
dari aplikasi Anda. 

Untuk menggunakan LOCR, download- 
lah LOCR dari http://www.math.northwest- 
ern.edu/-mlerma/locr/locr-0.1.0.tgz. Setelah 


men-download, lakukanlah langkah-lang- 
kah berikut ini: 
@ Ekstrak arsip source code, dan masuklah 
ke direktori hasil ekstraksi: 
SD iret3 oat IlorasaoiL Osisefs 


Sebagai catatan, LOCR tidak bisa bekerja 
dengan file PGM, namun dapat bekerja 
dengan format PBM. Oleh karena itu, kita 
akan menggunakan versi PBM dari sample 
a dan sample b. Cara konversi format PGM 


ocr-0.1.0/ ke PBM dapat dibaca pada pembahasan tool 
ocr-0.1.0/loer.c konversi format gambar. 
ocr-0.1.0/foo.ps Berikut ini, kita akan menguji LOCR 


ocr-0.1.0/foo.txt dengan sample a (format PBM): 


ocr-0.1.0/foo.pnm $ locr -d foo.dat sample a.pbm 
ser0.I O/foo.dat "Ea 
OcE:0.1 0/gpi txt Hear ag ih 
ocr-0.1.0/README MNOPOR 
steyax 
S (ecl Ikaes-0il.0 BT TA 
@ Kompilasi: dbcdef 
SNGgceN omlcersilocne Cr. da Lah Ala al 
@ Instalasi: MH000 7 
Kopikanlah binary locr yang dihasilkan SU 
ke /usr/bin atau lokasi lain yang Anda 
inginkan. Kopikan pula foo.dat ke lokasi si 
share, misal /usr/share/locr/. Atau, bagi oLa221 5 
Anda yang tidak ingin mengotori sistem, 
biarkan saja locr di direktori source GB YAI 
code. Ne 
Da 2 
Setelah instalasi dilakukan, Anda dapat sa Boy in 5 
menjalankan binary locr yang dihasilkan: 
S1 Ikogere dia 1 TEA, y y 
LOCR Version 0.1.0 by Miguel A. IR 5 2 Si 


Berikut ini adalah pengujian dengan 
sample b (format PBM): 
$ locr -d foo.dat sample b.pbm 


Lerma Copyright (C) 2000 
Usage: 


locr I-aghlms) (| -d xdatafile» 


1 I -t ctextfile» | Icinfile» L!uux ada Ha 5 s!stem 
Isoutfile»J1 opecoS! yo ug bebas 
e Ocrad - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) - Mozilla Firefox Lx 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


GE 03 MB ID httputwww.gnu.org/softwarefocrad/ocrad.htmi 


Tel 4 


Ocrad - The GNU OCR 


| English | Spanish J 


Introduction 


GNU Ocrad is an OCR (Optical Character Recognition) program based on a feature extraction method. It reads images in 
pbm (bitmap), pgm (greyscale) or ppm (color) formats and produces text in byte (8-bit) or UTF-8 formats. 


Also includes a layout analyser able to separate the columns or blocks of text normally found on printed pages. 


Ocrad can be used as a stand-alone console application, or as a backend to other programs. 
Documentation 


The manual is available in the info system of the GNU Operating System. Use info to access the top level info page. Use 
info ocrad to access the Ocrad section directly. 


Downloading 


Released versions of GNU Ocrad can be found in the subdirectory /snu/oersa/ ON your favorite GNU mirror. For other ways 
to obtain Ocrad, please read How to get GNU Software. The latest released version will be the latest version available 
here at hittp://ftp.gnu.org/gnu/ocrad/. 


Old versions (and sometimes the latest version if upload to http://ftp.gnu.org/ gets delayed for some reason) can be found 
at http://savannah.gnu.org/download/ocrad/. & 
Done 


Situs web Ocrad. 


34 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


5 LOCR - An Optical Character Recognition Program for Linux - Mozilla Firefox Tax 
File Edit View History Bookmarks Tools Help b. 
G- DG 3 (ID httpiIwww.math.northwestern.edu/-mlermaflocr7,)”—”—”””””””””———jO(elbiGrlcooe OK 


A3 


LOCR - An Optical Character Recognition Program for 
Linux 


Miguel A. Lerma (mlerma@math.northwestern.edu) 


I worked in this project during the Summer of 2000. Then I got busy with other projects and never had a chance to come 
back to this one. In its current state does not work guite well (for instance, the recognizing algorithm needs improvement), 
but I made it public s0 that others can take advantage of the ideas in it. 


Sources (version 0.1.0) 


e locr.c: C source of the program. 

e foo.ps: Sample document used for scanning and generating 
e foo.txt: Plain text version of the sample text. 

@ foo.pnm: Scanned version of the sample text. 

e foo.dat: Data generated from the sample text. 

@ gpl.txt: GNU General Public License. 


@ locr-0.1.0.tgz: The whole thing in a single file. 


How to use it 


First, compile it: 
gcc -02 locr.c -o locr 


Next, use it. It works in two modes: 


data. 


» Generate data mode: Used for generating a database of information to be used later in recognizing mode. Example: 
we have a document "foo.ps" and we want to use it for compiling data. Do the following: 5 


Done 
Situs web locr. 


d !guu 6 ke u. 
SoNatMMuNiNLerdeMpot 
Sa u@at bO uy6 k d!Stc! 
UN SN NI MUN UN Ya Mung Oma 
da !gu uakeu. 


Se bD 00 ! 


A 


CONuLoN5 

Oeb!a u GNC/L!uux 

» OpeuSCS5 

- Tedo ra 

- SHacksa re 

da u mos!5 

ba uya k Hoo!. 

SeHeugk6e puya 
bw!sardm!NbancandN! 

5kp ://wwi d !StrowOtc 5 . com 


SeHa mat meuggu uD ka u 


LHMCX ! 


CLARA OCR 

Clara OCR adalah program OCR yang dikem- 
bangkan oleh Ricardo Ueda Karpischek. 
Clara sendiri adalah singkatan dari Coope- 
rative Lightweight chAracter Recognizer. 
Disebut cooperative, karena clara menawar- 
kan interface web untuk training dan revision, 
sehingga clara dapat memanfaatkan revisi 
dari pengguna di Internet. 

Dibandingkan dengan program lainnya, 
Clara OCR datang cukup lengkap, dengan 
interface GUI dan web interface (untuk 
mengumpulkan revisi). Pada saat tulisan ini 
dibuat, versi terbaru Clara OCR adalah clara- 
20031214. Informasi selengkapnya tentang 
Clara OCR bisa didapatkan di website-nya: 


http://www.geocities.com/claraocr/. 

Untuk menggunakan Clara OCR, down- 
load-lah program tersebut dari http://www. 
geocities.com/claraocr/clara-20031214.tar.gz. 
Setelah men-download, lakukanlah lang- 
kah-langkah berikut ini: 

@ Ekstrak arsip source code, dan masuklah 
ke direktori hasil ekstraksi: 


$ tar zxvf clara-20031214.tar.gz 


$ cd clara-20031214 

@ Kompilasi: 
S make 
gcc -I/usr/X11R6/include -g 
-Wall -DHAVE POPEN -DMEMCHECK - 
DFUN CODES -DHAVE SIGNAL -DTEST - 


DNO RINTF Sen oNeilata oNcilata Ne 


gcek-oketaran grelara-onskel 
o event.o symbol.o pattern.o 
pbm2cl.0 cml.o welcome.o redraw. 
o html.o alphabet.o revision. 
o build.o consist.o pgmblock.o 
preproc.o obd.o -L/usr/X11R6/lib 
-1X11 -Im 

@ Instalasi: 


# make install 


Setelah instalasi dilakukan, Anda dapat 
menjalankan binary clara yang dihasilkan: 
$S clara -V 
this is Clara OCR version 20031214 
compiled with HAVE POPEN 


compiled with MEMCHECK 
compiled with FUN CODES 
Untuk menjalankan interface GUI clara, 
jalankanlah Clara tanpa parameter apapun: 
$ clara 
Untuk membuka gambar, lakukanlah 
langkah-langkah berikut ini: 
@ Masuklah ke direktori yang berisikan 
gambar. 


@ Jalankanlah clara tanpa parameter. 
@ Akseslah tab Page, dan pilihlah gambar 
dari list. 


Sebagai catatan, bacalah dokumentasi 
yang datang bersama clara untuk informasi 
selengkapnya. 


Kooka 

Kooka merupakan program raster image 
scan untuk desktop KDE. Berikut ini adalah 
fitur-fitur Kooka: 


Scan 

@ Dukungan scan diperoleh dengan pusta- 
ka SANE. 

@ Penanganan opsi scan dengan dialog 
yang ramah. 

@ Mendukung Preview dan Final Scan. 

@ Pemilihan area scan yang interaktif, dan 
otomatis dalam panel preview. 


Image storage 

@ Kooka akan membantu memilih format 
gambar yang cocok, dan membuat nama 
file gambar secara otomatis. 

@ Image disimpan di image gallery. 


Image Gallery 

@ Organisasi image yang mudah diguna- 
kan. 

@ Mendukung Intelligent zooming. 

@ Datang dengan kemampuan manipulasi 
image sederhana. 

@ Mendukung printing dalam ukuran origi- 
nal ataupun custom. 


@ Mendukung drag and drop dengan prog- 
ram KDE lain. 


OCR 

@ Mendukung GOCR. 

@ Bekerja dengan KADMOS. 

@ Menggunakan OCRAD sebagai engine 
default karena mendukung layout de- 
tection, dan mampu melakukan OCR 
dengan cukup baik. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 06/2007 35 


UTAMA 


sample a 


File Edit View Alphabets Options Debus 


(-— 0, 1 components) 


width 12 height 17 zone -1 


word 41 
top 13 bottom 29 right 217 left 206 


Clara OCR. 


KDE Scan service 

@ libkscan menyediakan scan service untuk 
semua aplikasi KDE yang membutuh- 
kan. 


Informasi selengkapnya tentang kooka 


bisa didapatkan di http://kooka.kde.org/. 


TOOL KONVERSI FORMAT 
GAMBAR 


@ Umumnya, program-program OCR yang 
dibahas di tulisan ini bekerja dengan for- 
mat-format gambar berikut ini: 

@ PBM, merupakan format Portable Bitmap 
hitam putih: 1 bit per pixel). 

@ PGM, merupakan format Portable Gray- 
map (grayscale, 8 bit per pixel). 


@ PPM, merupakan format Portable 


Pixmap (warna, 24 bit per pixel). 
Sementara, PNM (portable anymap) 
adalah generic reference untuk tiga format 
tersebut. 
Output dari program file untuk sample 
a 
$ file sample a.pgm 
sample a.pgm: Netpbm PGM “rawbits" 
image data 
Lantas, bagaimana kalau sebagian be- 
sar dari file yang Anda miliki bukan dalam 
format tersebut? Salah satu solusinya adalah 
dengan menggunakan program konverter 
dari format yang Anda miliki ke salah satu 
dari format tersebut. 
Apabila Anda membangun solusi sen- 


36 06/2007 m INFOLINUX 


diri berbasiskan berbagai program OCR 
yang ada, Anda selalu bisa memanfaatkan 
tool-tool konversi yang akan kita bahas, 
agar program Anda 'terlihat mendukung 
banyak format. Pada dasarnya, Anda hanya 
melakukan konversi memanfaatkan prog- 
ram converter yang ada, lalu melempar hasil 
konversi ke program OCR. 

Di bagian ini, kita akan membahas dua 
suite program yang bisa membantu: netpbm 
dan imagemagick. 


Netpbm 

Netpbm adalah paket program untuk peng- 
olahan gambar, sekaligus berfungsi sebagai 
pustaka pengembangan program. Di dalam 
paket program ini, terdapat lebih dari 220 
program, di mana nama program-program 
tersebut umumnya mengandung pbm, pgm, 
ppm, pam atau pnm. 

Netpbm sendiri dibangun berbasiskan 
program pbmplus yang dibangun oleh Jef 
Poskanzer, yang didistribusikan kali per- 
tama pada 1988, dan di-maintaince sampai 
1991. Bryan Henderson kemudian me- 
maintaince paket ini sejak 1991. Selain itu, 
berbagai developer di seluruh dunia ikut 
mengembangkan netpbm. 

Hampir semua distribusi Linux general 
purpose menyertakan netpbm di dalam me- 
dia distribusi. 

Berikut ini adalah beberapa contoh prog- 
ram yang datang bersama netpbm, yang 
umum digunakan: 

@ giftopnm: 


$ file sample a.gif 
sample a.gif: GIF image data, 


version 89a, 640 x 480 


$ giftopnm sample a.gif » sample 
a.pgm 
giftopnm: Reading Image Seguence 0 


$ file sample a.pgm 
sample a.pgm: Netpbm PGM 
“yawbits" image data 

@ jpegtopnm: 
$ jpegtopnm sample a.jpg » 
sample a.pgm 
jpegtopnm: WRITING PGM FILE 


pngtopnm 

tifftopnm 

bmptopnm 

sgitopnm 

rletopnm 

pnmtojpeg 

pnmtotiff 

pnmtopng 

pnmtorle 

pnmtosgi 

pgmtopbm 

dan masih banyak lagi 

Informasi selengkapnya tentang netpbm 

bisa didapatkan di website-nya: http://net- 
pbm.sourceforge.net/. 


Imagemagick 

Imagemagick merupakan kumpulan tool 
untuk memanipulasi dan menampilkan 
gambar. Imagemagick dapat melakukan 
sangat banyak tugas, termasuk: 

@ merge image. 

transform image. 

menangkap layar (screen shot). 

membuat animasi. 

melakukan konversi format gambar. 


dan lain sebagainya. 


Nama : NOP 
Alamat : JL. RAYA 
GG. SATU 
NO. 3 
T/TL : KOTA, TANGGAL 
Ket. : KET 1 
KET 2 
KET 3 


Formulir form1. 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


ImageMagick dikembangkan oleh Image- 
Magick Studio LLC 
Dalam hal ini, kita akan membahas 
program convert, yang dapat digunakan 
untuk melakukan konversi berbagai format 
gambar. Contoh: 
$ convert sample a.gif sample a.pgm 


$ convert sample a.jpg sample a.pgm 


convert sample a.tiff sample a.pgm 


convert sample a.jpg sample a.png 


convert sample a.png sample a.bmp 


“Ok laba Dati) Latar 


convert sample a.bmp sample a.gif 


Program convert, selain melakukan 
konversi, juga dapat melakukan tindakan 
tertentu sambil melakukan konversi, se- 
perti memberikan efek blur, meng-emboss, 
memperbaiki image, dan lain sebagainya. 
Informasi selengkapnya tentang Image- 
Magick bisa didapatkan di website-nya: 


http://www.imagemagick.org/. 


DUKUNGAN SCANNER DI 
LINUX 


Seperti kita ketahui, OCR kerap melibat- 
kan proses scan, karena sumber gambar 
umumnya adalah buku atau material cetak 
lainnya. 

Untuk scan di Linux, kunjungilah situs 
web SANE project di http://www.sane-pro- 
ject.org/, di mana di website tersebut Anda 
bisa mendapatkan: 

@ Source code untuk sane-hackends 
driver scanner, command-line front end, 
network scanning daemon, dan doku- 
mentasi API), dan sane-frontends (GUI 
front end, command-line front end, 
dan lainnya). 

@ Informasi tentang dukungan merek dan 
tipe scanner. 

Daftar aplikasi yang bisa digunakan. 


Dokumentasi lengkap. 


s 
O 
@ Fasilitas pelaporan bug. 
2 


dan lain sebagainya. 


SOLUSI CUSTOM MEMAN- 
FAATKAN OCR 


Bayangkan ketika Anda harus melakukan 
tugas-tugas berikut ini: 

@ Memeriksa data yang diisi oleh user, 
yang diisikan dalam form dengan format 
baku seperti contoh berikut: 

ama 


@ Satu per satu formulir tersebut harus 
Anda baca, dan simpan ke dalam data- 
base. 

@ Memeriksa puluhan sampai ratusan 
formulir setiap hari, dengan beberapa 
tenaga kerja 


Anda 


manual? Bisa-bisa saja tentunya. Namun, 


ingin melakukannya secara 
apabila Anda memiliki scanner, Anda dapat 
pula memanfaatkan OCR untuk meng- 
otomatisasi pekerjaan. 

Dengan OCR, prosedur kerja Anda men- 
jadi: 
@ Memastikan formulir di-layout cukup 
onggar untuk setiap field (apabila Anda 
berhak melakukan ini). 


@ Memastikan formulir di-scan dengan 
posisi yang benar, dengan hasil sebaik 
mungkin. 


@ Menjalankan script yang akan: 
@ Membaca setiap field pada formulir. 

@ Membangun perintah SOL yang di- 

perlukan. 

@ Mengeksekusi perintah SOL. 


Walaupun cara ini memiliki keter- 


batasan, diantaranya adalah kualitas OCR 
(terutama untuk formulir tulisan tangan), 
cara ini setidaknya bisa dicoba. 

Di tulisan ini, kita akan mengabaikan 
proses scanning. Script yang akan kita 
bangun mengasumsikan file gambar sudah 
tersedia. 

Untuk OCR, kita akan menyerahkannya 
kepada program OCRAD. Format formulir 
yang akan digunakan adalah formulir yang 
telah disebutkan sebelumnya (memiliki 
empat field: nama, alamat, ttl dan keterang- 
an). Berikut ini adalah source code nop-ocr- 
multiple field.sh: 

#!/bin/sh 


#(c) 
# GPL v2 


Nop, 2007 


#read forml.pgm 


NAMA REG-235,43,630,80 
ALAMAT REG-235,100,630,200 
TTL REG-235,215,630,255 
KET REG-235,275,630,375 


Alamat : 
TTL 
Ket. 


FORM1-forml.pgm 
OCRAD-ocrad 


NAMA- $SOCRAD --crop-$NAMA REG 
SFORM1” 

ALAMAT- $OCRAD --crop-$ALAMAT REG 
SFORM1” 

TTL-'SOCRAD --crop-STTL REG SFORM1” 
KET-SOCRAD --crop-SKET REG SFORM1” 


echo “NAMA : SNAMA" 

echo -e “ALAMAT : NnSALAMAT" 
echo “TTL SNP! 

ente SE NI NnSKET" 


SOL CMD-" INSERT INTO ms user (nama, 


alamat, ttl, ket) VALUES ('SNAMA','$ 


ALAMAT' , ' STTL',' SKET' )j" 


echo 
echo “SOL Commmand: “ 
echo $SOL CMD 
Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah: 
$ chmod #x nop-ocr-multiple field.sh 
Contoh output (pastikan forml.pgm 
tersedia): 
$./nop-ocr-multiple field.sh 
NAMA: NOP 
ALAMAT : 
JL. RAYA 
GG. SATU 
NO. 3 
Tani : KOTA, TANGGAL 
KET 
KET 1 
KET z 


KET 3 


SOL Commmand: 
INSERT INTO ms user (nama, alamat, 
Bell Iso) 


VALUES ('NOP',' JL. RAYA 


GG. SATU NO. 3", KOTA, TANGGAL' ,' KET 
1 KET z KET 3"): 

Tentu saja, solusi tersebut bisa Anda 
kembangkan sesuai keinginan Anda. 
Termasuk pemeriksaan yangsangat penting, 
khususnya ketika OCR dilakukan. 

Bisa kita lihat, di dunia Linux dan open 
source terdapat banyak sekali program dan 
pustaka siap pakai, yang sesungguhnya bisa 
kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai 
tugas yang kita hadapi. Selama kita mau 
mencari dan berusaha, maka pastilah ada 
solusi. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita. 


Selamat menggunakan Linux! A 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 06/2007 


37 


ALTERNATIF 


Editor untuk Para 
Web Programmer 


eski beragam CMS sudah tersedia untuk membuat 


website secara instan, web editor tetap dibutuhkan 


Beragam aplikasi yang dapat kita gunakan 
untuk membangun suatu website yang 
kompleks, dapat dengan mudah kita temukan 
di Internet. Mulai dari bahasa pemrograman 
untuk web, Content Management System 
(CMS), sampai IDE (Integtrated Development 
Environment), baik yang bersifat komersial, 


ataupun yang bersifat free. 

Meskipun beragam tool yang hebat dan 
bersifat free sudah dapat dengan mudah 
kita temukan di Linux, tetap saja ada satu 
kategori aplikasi yang tak pernah lepas dari 
web programmer. Aplikasi tersebut adalah web 
editor. Beraneka ragam jenis web editor yang 
tersedia di Linux, mulai dari yang berbasiskan 
teks, hingga yang berbasiskan GUI. 

Beberapa web editorini, kebanyakan sudah 
mendukung beberapa bahasa pemrograman 
yang biasa digunakan untuk membuat suatu 
website. Fitur utama seperti syntax highlight, 
sudah menjadi fitur default pada setiap aplikasi 
web editor ini. Bahkan sejumlah dokumentasi 
yang berkenaan dengan bahasa pemrograman 
web yang biasa digunakan, sudah banyak yang 
diintegrasikan ke dalam menu Help-nya. 

Selain web editor, beberapa aplikasi seperti 
NVU menyediakan toolbar yang dapat memu- 
dahkan Anda dalam membuat skrip-skrip 
HTML, dengan hanya mengklik button-button 
yang sudah disediakan. Dengan ini, proses 
pembuatan halaman website dan proses 
editing-nya dapat dilakukan dengan mudah. 

Pada rubrik Alternatif kali ini, InfoLINUX 
akan membahas sejumlah aplikasi web edi- 


untuk mengedit kode halaman website. Sejumlah web 
editor yang powerful dan kaya fitur yang terdapat di 
Linux, sudah tersedia secara bebas untuk Anda gunakan. 


tor yang terdapat di Linux. Beberapa aplikasi 
yang kami bahas antara lain Bluefish, Nvu, 
Screem, NEdit, Amaya, Ouanta, dan gPH- 
PEdit. Selamat menikmati! 


Bluefish 

Bluefish merupakan salah satu editor di Linux 
powerful, yang ditargetkan untuk kalangan 
web programmer dan web design. Editor ini 
memiliki banyak pilihan untuk membuat 
website, programming, serta kode script. Blue- 
fish men-support banyak bahasa pemrograman 


dan markup language, dan juga berfokus pada 
editing dinamis serta website yang interaktif. 
Bluefish dapat berjalan pada hampir semua 
platform, seperti Linux, FreeBSD, MacOS-X, 
OpenBSD, dan Solaris. 

Sebagai editor yang cukup banyak di- 
gunakan para programmer web, Bluefish 
sudah memiliki kelengkapan fitur yang di- 
antaranya, bersifat lightweight, cepat dalam 
memroses dan me-load suatu file, multiple doc- 
ument interface, project support, fungsi search 
dan replace yang powerful, unlimited undo/redo, 
customizable syntax highlight, HTML toolbar 
dan tearable menu, wizard yang menarik un- 
tuk HTML document seperti table, frames, 
dan lain-lain, dialog untuk HTML tag dengan 
atribut-atributnya, dan sebagainya. 

Merujuk kepada proses development-nya, 
aplikasi ini dibuat berbasiskan GTK. Saat 
ini, GTK2 merupakan bahasa pemrograman 
yang digunakan untuk men-develop Bluefish 
versi 1.0. Paket instalasi Bluefish sendiri, su- 


dah dapat ditemukan dengan mudah pada 
beberapa distro besar, seperti Ubuntu, Debi- 


an, Mandriva, dan openSuSE. 


Nvu 

Pada umumnya, kebanyakan pengguna Win- 
dows atau Mac menggunakan aplikasi seperti 
Microsoft Frontpage ataupun Dreamwaver 
untuk pembuatan halaman website. Pada 
platform Linux, baru sedikit aplikasi yang fitur 
dan fungsionalitasnya sama seperti kedua 
aplikasi tersebut. Salah satu aplikasi yang 
fitur dan fungsionalitasnya dapat menyerupai 
kedua aplikasi tersebut adalah Nvu. 

Nvu merupakan aplikasi web authoring 
untuk para pengguna desktop Linux, yang 
fungsionalitas aplikasi ini hampir mirip 
dengan Microsoft Frontpage maupun Mac- 
romedia Dreamwaver. Nvu mengintegrasikan 
web page development dengan web file man- 
agement, sehingga setiap penggunanya dapat 
membuat halaman web dan memanajemeni 
website, tanpa harus menguasai HTML secara 
expert. Aplikasi ini sendiri disponsori secara 
komersial oleh Linspire,Inc. 

Hampir mirip dengan Dreamwaver, Nvu 
menggabungkan site manager yang akan 
memberikan akses file yang cepat pada semua 
mesin lokal dan remote server. Dengan ini, 
proses development web yang dilakukan oleh 
tim, dapat dilakukan secara mudah. Nvu juga 
mendukung penggunaan styles seperti Cascad- 
ing Style Sheet (CSS), baik yang disisipkan (em- 
bedded) maupun yang eksternal. 


38 06/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Pee Eee on, 


ALTERNATIF 


lang- head»ctitle2Network Tni 


File Edit View Tags Dialogs Document Go Project External Help 
Dek YODAB Batre xXx 
Guick bar | Standard bar | Fonts | Tables | Frames | Forms | List | css 
DGWaYags tOJbS oa 
Gustom menu C€ Apache DHTML DocBook HTML PHP#HTML PHP SOL Replace 
Ihomersupryanto &| | tata tatanan http few 9 tm1" ami: lange 

. 3 

IA 

dur 6 

b Bpictures H 
b EgTutorial 9 
10 

b eps 11 
12 

II I 13 

1a 

IWLetitbe.txt 1s 
Iki Networkinstall,htmi | (16 

17 
18 
19 
Li 
e1- 

IM Showfull tree 
IC Follow focus AT — ——— 
mel) Networkinstall.htmi « | 


Ln: 1, Co: 1 IN 


Sebagai salah satu tool pembuat web ter- 
baik yang terdapat di Linux, Nvu sudah memi- 
liki beberapa fitur menarik, yang diantaranya: 
@ Halaman editing yang bersifat WYSIWYG. 
@ Integrasi file manajemen via FTP. 

@ Pembuatan kode HTML yang bersifat 
reliable, sehingga dapat bekerja sama baik- 
nya di kebanyakan aplikasi web browser 
yang terdapat saat ini. 

@ Memiliki fitur Tabulation, yang memudah- 

kan perpindahan antara WYSIWYG Edit- 

ing Mode dan HTML mode. 

@ Dukungan yang cukup hebat untuk pem- 

buatan form, tables, dan template. 


@ Mudah untuk digunakan, dan power- 


ful web authoring system yang terdapat di 
platform Linux, Microsoft Windows, dan 
Apple Macintosh. 


vu sudah mendukung semua standar 
Windows editing commands dan shortcut 
key, seperti, Copy (Ctri#C), Paste (CtrltV), dan 
lain-lain. Pada 'tag HTML memperlihatkan 


Nvu mendukung drag dan drop editing untuk 
memblok item. Caranya, pilih item yang di- 
inginkan, dengan menekan Control ketika key 
diklik pada Tag. Untuk mengedit halaman 
HTML pada Nvu, Anda dapat memilih Tab 
“Source. Pada halaman tersebut, Anda akan 
melihat beberapa kata yang berada di antara 
braket «». 
Nvu juga menyediakan template yang ber- 


fungsi untuk mempermudah pembuatan web- 


site. Untuk memakai templates, klik menu File 
-» New » A new document based on a tem- 
plate - pilih file. Selanjutnya, pilih template 
yang akan dipakai (berekstention ".mzt), dan 
klik Create. Pada halaman tersebut akan berisi 
beberapa item, seperti label untuk diedit, 


Bluefish, web editor yang ringan dan dapat membuka banyak file secara cepat. 


Tenee s0 onar 


in (4 2 


Nvu, salah satu ap 


contoh item atau gambar, contoh text, dan 
sebagainya. Pada halaman inipun, Anda dapat 
membuat template sesuai dengan keinginan, 
kemudian menyimpan template tersebut un- 
uk dapat digunakan pada lain waktu. 


NEdit 

Edit (Nirvana Editor) adalah standar GUI 
Graphical User Interface) style text editor 
untuk pembuatan program, dan file plain- 
text. Meski tampilannya lebih menyerupai 


ke editor text based, user yang biasa menggu- 
nakan aplikasi berbasis Windows akan merasa 
bahwa Nedit adalah lingkungan editor yang 
cukup comfortable. NEdit menyediakan semua 


standar menu, dialog, editing, dan mouse sup- 
port, sama halnya dengan standar shortcut 
yang dipakai oleh user pada environment GUI 
modern. 

NEdit mendukung mode Language untuk 
bahasa pemrograman Pascal, Java, HTML, 
LaTex, MatLab, C4, SOL, dan lain-lain. Fitur 
untuk programming diantaranya adalah 
syntax highlighting, tabs/emulated tabs, find- 
ing declarations (ctags), calltips, dan auto/smart 
indent. Untuk menggunakan syntax highlight 
pada NEdit, pilih option Highlight Syntax di 
menu Preferences. Sedangkan Tabs berguna 
untuk programming dalam bahasa yang me- 
makai indentasi untuk menampilkan nest- 
ing (percabangan), seperti short-hand untuk 
produksi white-space untuk indent leading. 
Sebagai programmer, Anda dapat menentu- 
kan sendiri kapan akan memakai indentasi 
untuk memudahkan pembacaan coding. 

NEdit dapat beroperasi pada aplikasi 
ciient/server. Mode client/server sangat ber- 
guna untuk mengintegrasikan NEdit dengan 
aplikasi development environment, mailers, 


TE 
likasi web editor dengan banyak fitur yang terdapat di Linux. 


dan aplikasi lainnya. 


Amaya 

Amaya adalah salah satu aplikasi web editor, 
yang dapat digunakan sebagai tool untuk 
membuat dan meng-update dokumen secara 
langsung melalui web browser. Fitur browsing 
sama seperti integrasi dengan editing, dan 
fitur akses remote di uniform environment. 

Amaya berada di bawah naungan W3C 
Software Notice And License. Amaya dimulai 
di W3C pada tahun 1996, untuk studi kasus 
teknologi web di dalam web dient full feature. 
Motivasi membuat Amaya adalah untuk 
membangun framework yang bisa berintegrasi 
dengan teknologi W3C sebanyak mungkin. 
Amaya dimulai sebagai HTMLxCSS style 
sheet editor. Seiring berjalannya waktu, fungsi 
Amaya ditambah lagi untuk mendukung XML 
dan tambahan aplikasi XML seperti XHTML 
family, MathMI, dan SVG. Hal ini memung- 
kinkan semua vocabulary untuk diedit secara 
simultan pada dokumen gabungan. 

Amaya mengandung kolaborasi aplikasi 
annotation yang berbasis pada Resources 
Description Framework (RDF), X-Link, dan 
Xpointer. Anotation merupakan external 
command, notes, dan remark yang bisa diterima 
pada semua web dokumen atau bagian 
dokumen tertentu. Anotation disini tidak 
mengubah bentuk asli dari dokumen, karena 
hanya berupa catatan. 

Tampilan Amaya terdiri dari button-but- 
ton yang berada pada bagian atas, yang fung- 
sinya berhubungan dengan browsing. Contoh 
button-nya adalah button table, button heading, 
image, dan home. Panel di sebelah kiri meru- 
pakan editing tools. User juga dapat memilih 
kapan saja pada bagian dari dokumen, dan 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 39 


ALTERNATIF 


Networkinstall.htmi (read only) - /home/supnyanto/juni2007/Tutorial/Mandriva/installation/ 


project, sehingga memperbolehkan Anda 


File Edit Search Preferences Shell Macro Windows 
K!DOCTYPE html PUBL C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http: //www.w3, 


org/TB/zhtml1/DTD/shtmll-str untuk men-share tools dan template ter- 


Shtml xminss"http:// 


“uacet 
urchinTracker(): 
Y/soript? 


Klink hrefs"NetworkInstall files/styl 
dlink href-"NetworkInstall files/style.cs 


rg/1999/xhtml" xml:langs"id" langs"id"»chead»ctitle?Network Installatior 


t/html: charset-UTF-8"5 


Take the most of your Mandriva Linux ope 
Mandriva Linux,open source, community, Linux, Mandriva'"» 


erating sys 


et-UTF-8"» 
driva Club RSS" href-"http 


/elub.mandriv 
mdk/images/favicon.ico" types'image/z 


ipt"» 


t/oss"» 
title—"default "S5 


24 seriptr 
script»«/head»b body id-"bc IM 


KA 


ri za 


NEdit, web editor GUI yang cenderung menyerupai editor berbasis editor teks. 


memasukannya ke dalam type HTML. 

Site akses remote Amaya adalah HTTP/1.1. 
Implementasi protokol ini disediakan oleh 
W3C libwww. Amaya mendapatkan keuntung- 
an banyak fitur HTTP, seperti content nego- 
tiation untuk menerima beberapa format 
gambar, membuat koneksi tetap hidup untuk 
menyimpan bandwidth, dan autentifikasi un- 
tuk keamanan remote publishing. 


Ouanta 

Ouanta merupakan free software web develop- 
ment environment yang paling berkembang 
yang dibuat berbasiskan KDE. Namun banyak 
orang tidak mengetahui bahwa Guanta meru- 
pakan editor yang friendly untuk semua XML 
Document. Ouanta menyediakan fitur syntax 
highligt, tag autocompletion, autoclosing, dan 
code folding. Yang terakhir, para developer 
telah memasukkan fitur spesifik untuk format 
Dockbook, dan memperbaiki bugs-bugs yang 
ada. 

Tag atau atribut editor Ouanta terdapat 
pada side bar sebelah kanan. Hal ini memper- 
lihatkan atribut yang disediakan untuk tag- 
tag yang sebelumnya telah diedit. Tag Editor 
membantu Anda untuk mengedit atribut tag, 
dengan cara mengklik pada sel value atribut 
yang akan diedit. Sama seperti Bluefish, 
Ouanta juga menyediakan toolbar-toolbar 
untuk fungsi tag HTML seperti form, tables, 
styles, list, dan lain-lain. 

Aplikasi Guanta membagi halaman kerja 
menjadi tiga bagian, yang diantaranya: 


@ Global. 


Global item tersedia bagi setiap orang yang 
memakai Ouanta. Dari toolbar sampai 
action, semua menjadi global dan tersim- 
pan dalam common Ouanta folder struc- 
ture. Hal ini dapat membuat grup admin 
menyimpan toolbar, action, dan template 
pada global tree. 

@ Local. 

Local item tersimpan pada home user 

older tersebut. Artinya yang bisa meng- 

gunakan item pada folder ini adalah hanya 

user tertentu saja. 

@ Project 

Project item hanya tersedia untuk par- 

ticular project. Beberapa item ini dapat 

berasal dari CSS, template, dan toolbar 


dengan berbagai action yang tersedia un- 


tuk sesuatu yang penting pada project file. 
Semua item yang tersimpan pada project 
workspace akan disimpan pada tree folder 


tentu kepada beberapa user. 


Pada bagian sebelah kiri, terdapat tool- 
bar Document Structure yang berfungsi agar 
Anda dapat melihat struktur program. Jika 
dokumen berupa dokumen HTML, maka 
document structure tersebut akan berisi tag- 
tag HTML sampai tag/HTML yang terdapat 
pada dokumen Anda. 

Ouantajuga menyediakan contoh template 
dasar. Caranya, klik toolbar template pada sisi 
sebelah kiri dekat toolbar Document Struc- 


ture. Selain itu, Guanta juga menyediakan 
fitur e-mail pada toolbar. dan toolbar untuk 
melakukan gzipped tar archive. 

Fitur menarik lainnya yang terdapat pada 
Ouanta adalah terdapatnya sidebar doku- 
mentasi, yang memungkinkan Anda untuk 
men-download dan menggunakan paket doku- 
mentasi secara offline. KDE Documentation 


Primer tersedia secara offline, menggunakan 
sidebar Documentation Ouanta. 


gPHPEdit 


Jika Anda sering menggunakan bahasa PHP 
sebagai skrip dalam pembuatan website, web 
editor gPHPEdit mungkin dapat menjadi 
salah satu pilihan yang menarik. gPHPEdit 
merupakan small teks editor, yang dibuat ber- 
basiskan GNOME desktop environment. 

Tampilan dan fungsionalitas editor ini ini 
hampir sama dengan gedit. Perbedaan an- 
tara gedit dengan gPHPEdit adalah gPHPEdit 
didesain untuk PHP dan HTML text editing, 
serta mengandung banyak fitur untuk memu- 


dahkan PHP Programmer dalam membuat 
programming, seperti list drop down function, 
memberi gambaran untuk memperlihatkan 


Sekilas mengenai web editor 


Meskipun sebuah aplikasi teks editor sudah dapat digunakan untuk membuat sebuah 
halaman web, tetapi fungsionalitas sebuah HTML editor atau yang biasa disebut web 
editor lebih memiliki kenyamanan dan fungsionalitas yang lebih. Sebagai contoh, 
sebuah web editor yang baik, mampu untuk membaca format teknologi web terbaru, 
seperti CSS, XML, dan JavaScript. Beberapa diantaranya juga dapat langsung melaku- 
kan remote web server via FTP dan WebDAV, dan menangani version management 
system seperti CVS atau Subversion. 

Issue mengenai web editor yang WYSIWYG juga merupakan suatu hal yang menarik. 
Hasil web yang di-develop oleh seorang web programmer di suatu komputer, dapat ber- 
beda tampilannya di komputer lainnya, karena perbedaan web browser yang digunakan. 
Beberapa solusi untuk mengatasi hal ini, dapat Anda temukan di Internet. 


40 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


ALTERNATIF 


File Edit View Bookmarks Project Toolbars DTD Tags Plugins Tools 


PB Networkinstall,htmml 


Bindexhtmi 
alus 
Ready 


18 Hfunction --- 
19 ate 


Ta 26 5 
27 |) 


2g 2 


Line: 1 Col: 1 


Ouanta, web editor berbasis KDE. 


fungsi parameter, dan fungsi Help yang telah 
terintegrasi untuk format PHP dan HTML. 
Beberapa fitur yang terdapat pada gPH- 
PEdit, diantaranya: 
@ Syntax highlight. 
gPHPEdit memiliki beberapa fitur syntax 
highlight untuk skrip PHP/HTML, CSS, 
dan skrip SOL. 
@ Coding Asistance. 
Fitur ini memudahkan para programmer 
PHP dalam menemukan sejumlah fungsi 
parameter yang terdapat pada bahas pem- 
rograman PHP. Beberapa diantaranya 
dropdown function, function parameter 
popups, dan class/function browser. 
@ Syntax checking/navigating code. 
Dengan adanya fitur ini, kesalahan penge- 
tikan kode PHP saat menggunakan editor 
ini akan dapat berkurang. 
@ Integrated Help. 
Dokumentasi merupakan salah satu hal 
yang penting dalam memahami cara kerja 
suatu bahasa pemrograman. Dalam gPH- 
PEdit, sudah terintegrasi dengan baik 
dokumentasi untuk PHP. Anda juga dapat 
menambahkan file dokumentasi lainnya, 
ke dalam aplikasi gPHPEdit ini. 


Screem 
Web editor lain yang dapat Anda gunakan 


untuk proses web development adalah 
Screem. Selain dapat berfungsi sebagai web 
editor, Screem juga menyediakan fasilitas 
untuk maintenance web, termasuk link update 
yang otomatis, dan juga tersedia fasilitas 
untuk meng-upload file. Screem menyediakan 
lebih dari sekedar tag HTML, namun juga 
menyediakan fitur, seperti JavaScript, PHP, 
dan CSS. 


Namun Screem tidak seperti Nvu yang 
menyediakan fitur WYSIWYG. Anda hanya 
bisa mengetikkan baris-baris HTML pada hala- 
man editor yang disediakan. Pada umumnya, 
editor WYSIWYG tidak menghasilkan HTML 
yang valid, dan akan membuat Anda merasa 
malas, apabila elemen yang Anda inginkan 
tidak didukung. 

Dengan memakai sistem editing berbasis 
text, Anda dapat memakai markup sesuai ke- 
inginan, serta membuat web secara cepat de- 
ngan memakai elemen HTML yang disediakan 
via toolbar button. Dengan ini, Screem akan 
akan menyisipkan markup tersebut pada po- 
sisi kursor terakhir. 

Beberapa fitur yang terdapat pada Screem, 
diantaranya: 

@ Screem menyediakan input-an pada tag 
tree untuk memasukkan elemen yang 

dicari dari type document yang telah di- 


Ba | var valuz — svatus replsce(AS4I 
22 If — 

23 

24 ) else £ 


an IRR dsamta IU BT 2090 Dekax se YOUD AA 
lasj| standard | style | Tables | Lists | Forms | other NI search for: Go to line: 
Iss! A Br van &O- 931 $33.ar Jaa Name £| | panduanubuntu,html 
aa) KDOCTYPE html PURLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" “http://www.W3.org/TR/xhtmL1/DTD/xhtmLi-strict.dtd"» 5 ID «IDOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN' "http:/www.w3.org/TR/htm14/strict.dtd"» 
II antmt p:/ Pose 1900yahtmls “ml: Lang-"id" La I“»chead»etitle»Network Installatione/title: Dlb chtmi» chead» 
— 3 
2 4 
lal 5) | cmeta http-eguiv- UI 1 content —'Leuntmi 1 Suu » 
| 6 | «meta name-'robots" content-'inds low p-etitle »PanduanUbuntu - Wiki Ubuntu Indonesia 
d/title» 
1) 
8 
9) | cscript type-'text/javasoript" src— »e/script» 
d A0 | «script type- src- 2c/script» 
cm 1 
NP) 4 «script type-'test/lavaserj 
13 t 
14 
15 
16 - 
17 


gPHPEdit, web editor yang dikhususkan untuk bahasa pemrograman PHP. 


mengidentifikasi doctype yang digunakan, 
dan memroses file DTD . 

@ Spell Checking support Wizard. Object/ 
Image wizard sebagai contoh dapat di- 
gunakan untuk memasukkan content mul- 
timedia/gambar ke page Anda, dan terse- 
dia pilihan untuk membuat link thumbnail 
ke dalam file. Semua file pada Gnome 
desktop dapat membuat thumbnail untuk 
dapat dijadikan sebagai link yang nice look- 
ing. Ini tidak termasuk semua file image 
JPEG, GIF, PNG, etc, tetapi yang terma- 
suk MPEG, AVI, dan PDF file. 

@ Intellidose . Setiap tag html harus ditutup 

dengan tag «/». Jika Anda lupa mau me- 


nutup tag yang mana, maka ketik saja «/. 
Maka Screem secara otomatis akan menu- 
tup tag terakhir yang belum ditutup. 


Dengan menggunakan sejumlah aplikasi 


gunakan se 


ini, hal tent 


belumnya. Dengan informasi 
ang elemen terekstraksi dan 


digunakan untuk menyediakan help dialog 


@ Sama seperti editor lainnya, Screem me- 


nyediakan 


fitur syntax highlight untuk 


web editor yang terdap: 


at di Linux, kita tetap 


da 


da 


apat produktif dalam membuat halaman 


web. Apalagi beragam bahasa pemrograman, 
tools aplikasi, dan dokumentasi yang lengkap, 


apat semakin mempermudah web program- 


text-nya Inline Tagging. Ketika sedang 
mengetik tanda “«”, maka akan ada pilihan 
tag-tag HTML yang disediakan. Anda 
hanya tinggal memilih tag mana yang 
Anda inginkan. 

@ CS Support. CVS dapat di-support dengan 


Screem, jadi Anda dapat menggunakan 
versi control untuk membantu dalam pem- 
buatan antara multiple developer. 
@ Screem juga menyediakan struktur 
dokumen yang ada pada komputer Anda. 
Struktur dokumen ini berada pada bagian 
sebelah kiri screem. 


@ DTD/Doctype Parsing. Berfungsi untuk 


mer dalam men-develop project web yang 
sedang dikerjakannya. So, tetaplah produktif 
dengan menggunakan Linux! la 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


@ http://bluefish.openoffice.nl 
@ http://www.nvu.com 

@ http://www.gphpedit.org 

@ http://www.w3.org/Amaya 

@ http://guanta.kdewebdev.org 
@ http://www.screem.org 
@ http://www.nedit.org 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 41 


BISNIS 


Bisnis Koperasi 
Bersama Linux 


erusahaan jasa yang memberi pelayanan khusus 


kepada koperasi, DataBisnis, melihat adanya semangat 


yang sama antara gerakan bisnis koperasi dengan 


gerakan open source. Bersama komunitas koperasi 


Koperindo.Com, DataBisnis telah memanfaatkan Linux dalam 


menjalankan usahanya. 


Koperasi merupakan sistem usaha dengan 
konsep kebersamaan dan berbasis komu- 
nitas. Koperindo.Com adalah salah satu ko- 
munitas yang beranggotakan para pengurus 
dan aktivis koperasi. Koperindo.Com juga 
telah menjadi portal koperasi di Internet, 
dan boleh disebut sebagai portal pertama 
tentang koperasi di Indonesia. Salah satu 
sponsor Koperindo.Com adalah perusa- 
haan jasa pelatihan koperasi dan komputer 
DataBisnis. 


Untuk mengetahui lebih jauh perjalanan 


DataBisnis di bidang koperasi, serta apa saja 
alasan dan keuntungannya sehingga DataBis- 
nis memilih Linux, kami telah mewawancarai 
pendiri dan CEO DataBisnis, Endy Chandra, 
di kantornya, daerah Soekarno-Hatta, Ban- 
dung. Berikut ini rangkumannya. 


Penghematan dan Efisiensi 

Menurut penuturan Endy, saat ini ada 
sekitar 3000 koperasi di Bandung. Hampir 
semua koperasi memerlukan komputer un- 
tuk administrasi sehari-hari. Jika setiap ko- 
perasi membeli lisensi MS Windows dan MS 
Office, maka tiap koperasi membutuhkan 
biaya sekitar Rp 3,5 juta. Dengan asumsi 
ada 2000 saja koperasi yang membeli li- 


sensi, berarti masyarakat koperasi di kota 
Bandung harus mengeluarkan devisa Rp 7 
milyar ke luar negeri. 

“Itu baru di Bandung. Coba hitung, 
berapa devisa yang harus dikeluarkan oleh 


seluruh koperasi, apalagi seluruh pengguna 
komputer di Indonesia,” ungkap Endy. 
Karena usaha koperasi yang profesional 
juga membutuhkan software khusus untuk 
koperasi, misalnya usaha simpan-pinjam, 
maka kebutuhan akan teknologi informasi 
menjadi penting. Untuk menghemat biaya, 
yang pada ujungnya akan menghasilkan 
pengelolaan koperasi yang efisien, Endy 
menyarankan kepada teman-temannya se- 
sama aktivis koperasi untuk menggunakan 
Linux, karena tidak perlu mengeluarkan bia- 
ya lisensi. Biaya lainnya seperti pengadaan 
hardware dan pelatihan, relatif sama dengan 


menggunakan software proprietary. 


Linux di DataBisnis 

Linux dikenal oleh tim pengembang soft- 
ware di DataBisnis sejak akhir tahun 2002. 
Awalnya, Linux hanya digunakan untuk 
belajar membangun server web untuk men- 
jalankan simulasi/demo website, dan un- 
tuk mencoba aplikasi-aplikasi sebelum di- 
publikasikan di website di Internet. 

Kini DataBisnis telah memigrasi sistem 
operasinya ke Linux. Menurut Endy, Linux 
terbukti bisa menjadi sistem operasi alterna- 
tif yang andal. Sejak Juli 2006, komputer di 
kantor DataBisnis dan untuk pelatihan yang 
dipakai Koperindo.Com sudah menggunakan 
desktop Linux. “Migrasi dari OS Windows ke 
Linux adalah solusi yang legal, dengan cara 
yang murah dan sederhana,” jelas Endy. 


Selain sebagai server web, Linux juga di- 
gunakan DataBisnis sebagai router. Karena 
perkembangan yang pesat dan semakin mu- 
dah digunakan, Linux desktop digunakan un- 
tuk mendukung pelatihan koperasi. Sistem 
operasi Linux dan OpenOffice digunakan un- 
tuk menggantikan MS Windows dan MS Of- 
fice, terutama pada komputer yang sebelum- 
nya menggunakan software ilegal. 

Aplikasi desktop yang paling banyak di- 
gunakan di DataBisnis adalah OpenOffice 
untuk pengolah kata, spreadsheet, dan presen- 
asi. Para staf DataBisnis juga menggunakan 
Gimp untuk mengolah foto, Nvu untuk mem- 
buat dan mengedit halaman web HTML, dan 
DosEmu atau DosBox untuk menjalankan 
program aplikasi koperasi yang dibuat ber- 
basis sistem operasi DOS. Beberapa aplikasi 


berbasis web yang dikelola DataBisnis meng- 
gunakan Apache, PHP, dan MySOL, termasuk 
aplikasi koperasi SimPin.net. 


Bermula dari DOS 


Endy menceritakan awalnya membuat soft- 
ware untuk koperasi SimPin dan WarunK 
adalah berbasis sistem operasi DOS. Soft- 
ware untuk simpan-pinjam dan warung/ 
toko, saat ini masih digunakan oleh banyak 
koperasi. Tidak hanya di Bandung, peng- 
guna SimPin dan Warunk adalah koperasi 
yang berada mulai dari ujung timur Indone- 
sia di Papua, hingga ujung barat di Aceh. 
SimPin dan WarunK bukan software 
open source, namun dapat di-copy dan di- 
gunakan secara bebas, sehingga disebut 
freeware. Agar dapat berjalan di Linux, Endy 


dan tim DataBisnis telah berhasil menggu- 


nakan Dosemu/DosBox (software emulator 


Endy dan Linux yang sedang menjalankan aplikasi koperasi. 


42 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


KOPERINDO - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Ha - 3-3 ID htp:1ysimpin.netydatayindex.php?menu-akun&submenu 
Mo Getting Started Bf Latest Headlines 


AKUNTING, 
Jurnal 
Laba Rugi Bulan 
Laba Rugi Tahun 
Neraca 


Bulan (April 4 
1ACA PER 28 OKTOBER 2006 
OPERASI KREDIT PEREKAT 
BADAN HUKUM : 


Buku Besar 


Rekening 


September 
NERACA 


HARTA (AKTIVA) 
Kas 33.291.031,70 
Rank RTM NANA-N1-SN-NSSO7R-7 ana 


“| @c0 (GL ) 


Sabtu, 28 Oktober2006 09:41:25 
DATA AKTIF : 2006 


| sampai Dengan | Mutasi | Sampal Dengan 


Home Keluar 


manager » Koperasi Kredit Perekat 


Oktober 


0,00 33.291.031,70 Hi 
nan nan! Ke 


Done 


le SIMPIN - KOPERINDO - Mozilla Firefox 


Aplikasi koperasi SimPin berbasis web. 


DOS di Linux), dan FreeDOS (versi free dari 
DOS yang jalan di Linux) untuk menjalan- 
kan SimPin dan WarunK. Distro yang telah 


berhasil diuji coba dan berfungsi baik sela- 
ma ini adalah PINUX dan IGOS Nusantara. 


SimPin.net Open Source 

Endy dan kawan-kawan di Koperindo.Com 
saat ini telah berhasil mengembangkan ver- 
si web-based dari SimPin, yang diberi nama 
SimPin.net. SimPin.net telah dirilis sebagai 
software Open Source, meskipun masih 
dalam penyempurnaan. Endy berharap ba- 
nyak teman yang akan ikut mengembang- 
kan SimPin.net, dan hasilnya tetap bisa 
digunakan oleh siapa saja. 

Fungsi SimPin.net sama dengan SimPin 
versi DOS. Bedanya, SimPin.net dapat diak- 
ses melalui jaringan Internet dan intranet 
secara online maupun offline, sedangkan 
SimPin DOS saat ini hanya diakses dari LAN 
atau offline. Aplikasi yang digunakan untuk 
mengembangkan SimPin.net adalah bahasa 
pemrograman PHP, database MySOL, dan 
server web Apache yang jalan di atas Linux. 


Sat Oct 28, 9:41 AM 


(alone 


@ #oiasi Komponen Desito GKAHS 


BISNIS 


SNN DOS E DK 


FEER9 


Aplikasi SimPin berbasis DOS di 1G0S Nusantara. 


“Kami punya konsep atau mimpi untuk 
membangun sistem online simpan-pinjam 
koperasi. Itu pun dengan optimis harus 
didukung oleh koperasi-koperasi yang men- 
jadi mitra kerja, karena konsep ini mirip 
dengan perbankan online. Bayangkan kalau 
koperasi besar bisa membantu koperasi kecil 
tanpa perlu bantuan pinjaman bank/peme- 
rintah, sehingga koperasi menjadi mandiri. 
Anggota koperasi bisa setor-tarik uang di 


koperasi mana saja secara nasional, karena 
semuanya terkoneksi dalam jaringan Inter- 
net koperasi. Bisa juga belanja dengan wa- 
rung online, dan yang mesti digarisbawahi 
semuanya akan diperhitungkan pembagian 
SHU, sesuai dengan kontribusi transaksi 
anggota.” 

“Kami akan membangun cikal-bakal ap- 
likasi tersebut, dan karena basisnya Open 
Source, mudah-mudahan nanti bisa dibantu 
oleh rekan-rekan yang lain,” harap Endy. 


Lebih jauh Endy mengatakan bahwa 
rekan-rekan yang terlibat dalam memba- 
ngun aplikasi mudah-mudahan juga men- 
jadi anggota koperasi, karena pasti ada 
SHU (Sisa Hasil Usaha) yang diterima atas 
kontribusi membangun aplikasi. Mungkin 
bisa juga dalam Koperindo.Com. Setelah 
berbadan hukum, akan kami buat aturan 
bahwa dalam mengembangkan program 
FOSS dan menggunakan program FOSS 
bisa mendapat SHU. 

“Melalui Koperindo.Com kami akan 
memperkenalkan Linux dan software Free 
atau Open Source lainnya kepada koperasi, 
dan memberikan layanan gratis untuk mig- 
rasi sistem. Dan kami akan meyakinkan 
para pengurus koperasi untuk mencoba 
berubah menggunakan sistem yang legal 
berbasis Linux atau Open Source,” ungkap 
Endy sebelum mengakhiri wawancara. A 

Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


DataBisnis dan Koperindo.Gom 


DataBisnis bermula dari toko komputer yang didirikan Endy Chandra pada tahun 
1996. Endy dan kawan-kawan kemudian membentuk PT Netsindo InterMedia pada 
EP tahun 2003, yang bergerak di bidang layanan website, program aplikasi, dan pe- 
Pele rawatan komputer. Sejak awal berdiri, DataBisnis mengonsentrasikan pelayanan 
pada pembuatan dan pelatihan software koperasi, seperti SimPin untuk simpan-pinjam, dan Warunk 
untuk toko atau mini market. Selain itu, beberapa perusahaan tekstil juga telah dilayani DataBisnis. 

Pada 2001 DataBisnis membangun website Koperindo.Com (www.koperindo.com) untuk dija- 
dikan portal koperasi dan membangun jaringan koperasi di Indonesia, karena mitra kerja koperasi 
yang dilayani DataBisnis sudah cukup banyak. Sejak tahun 2001 itu, manajemen DataBisnis terlibat 
di Koperindo.Com sebagai aktivis koperasi yang memberikan layanan tanya-jawab seputar koperasi 
dan teknologi informasi melalui Internet, dengan e-mail admin@koperindo.com. 

Tahun 2007 ini, Koperindo.Com akan memiliki badan hukum tersendiri, karena bisnis koperasi 
akan dikembalikan oleh manajemen DataBisnis kepada komunitas koperasi, untuk dibangun ber- 
sama dengan rekan-rekan aktivis koperasi yang lain. 


Model Bisnis Open Source 

DataBisnis tidak menjual lisensi sofwate 
yang telah dibuatnya. Bisnis yang dilakukan 
adalah jasa, mulai dari pelatihan, instalasi, 
support, pengembangan software khusus, 
hingga pengadaan hardware. 

“Kami ingin belajar Linux dan OSS lebih 
dalam lagi, dan berencana membuat Distro 
Linux khusus untuk koperasi yang sudah 
lengkap dengan aplikasi simpan-pinjam, 
warung atau toko (retail), dan akutansinya. 
Aplikasi web based dapat digunakan secara 


offline maupun online,” jelas Endy. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX m 06/2007 43 


INSTAN 


Edubuntu 


Setting LTSP Secara Mudah dengan 


Komputer lama dengan spesifikasi rendah masih berguna sebagai 


desktop thin-client, misalnya dengan Edubuntu sebagai server LTSP. 


tidak bekerja dengan harddisk sendiri. 


Panduan Gambar 


LTSP (Linux Terminal Server Project) adalah aplikasi untuk mem- 
client karena komputer klien hanya digunakan untuk menjalankan 


sistem operasi minimal, sedangkan semua program aplikasi dijalankan 
di server. Jaringan LTSP juga disebut diskless, karena komputer klien 


versi desktop), maka secara otomatis komputer Anda akan bekerja seba- 


user dapat langsung menjalankan sound di klien. User juga dapat diberi 
izin mengakses USB disk, floppy, dan CD/DVD-ROM. |) 


bangun jaringan thin-client atau diskless. Client-server LTSP disebutthin- | @ 


Jika Anda menginstal Edubuntu versi installer atau server (bukan () 


gai server LTSP. Kelebihan versi 7.04 dibandingkan sebelumnya adalah | @ 


1. Instalasi Server Edubuntu 


Siapkan CD Edubuntu. Jika Anda membakar file iso ke CD, pas- 
tikan hasilnya berupa CD yang berisi banyak file dan direktori. 
Jika CD hanya berisi sebuah file iso, berarti Anda salah cara mem- 
bakarnya, dan Anda harus membakar ulang dengan pilihan seperti 
“burn image/iso file”. 

Atur BIOS komputer agar booting dari drive CD/DVD, lalu masuk- 
kan CD Edubuntu 7.04 versi server/installer. 

Tekan Enter ketika muncul menu pilihan booting, yakni “Install to 
the hard disk”, seperti Gambar 1. 
Halaman pertama adalah pilihan bahasa. Tekan Enter untuk meng- 


Install to the hard disk 
Install a wor 

Install a command-line system 
Check CD for defects 

Rescue a broken system 
Memory test 

Boot from first hard disk 


F1 Help F2 Language F3 Keymap F4 VGA F5 Accessibility F6 Other Options 


AU! Menu Utama Instalasi Ubuntu — 
The origin of the keyboard: 


Russia 
Serbia and Montenegro 
Slovakia 
Slovenia 
South Africa 
Spain 

Sri Lanka 
Sweden 
Switzerland 
Suria 
Tajikistan 
Thailand 


Feat 


«Kembali? 


44 06/2007  INFOLINUX 


Rn 


Choose @ language: 


Estonian - Eesti 
Finnish - Suomi 
French - Frangais 
Galician - Galego 
German - Deutsch, 
Greek - EMnvLkk 
Hebrew - MI 


(GO Back» 


Please choose the language used for the installation process. This 
language will be the default language for the final system. 


This list is restricted to languages that can currently be displayed. 


kesan - ea 


—A 1!) Menu Utama Instalasi Ubuntu -——— 
You can tru to have your keyboard layout detected bu pressing a 
series of keus. If you do not want to do this, you will be able to 
select your keyboard layout from a list. 

Detect keyboard layout? 


«Kembali» «Ya 


Silakan masukkan nama host untuk sistem ini. 


Anda dapat memberi nama sendiri. 


Nama host: 


«Kembali» 


Nama host adalah kata tunggal yang mengidentifikasi sistem Anda pada melihat dan menyesuaikan hasilnya. 
jaringan. Bila Anda tidak tahu apa nama host Anda, tanyakan pada 
administrator jaringan. Bila Anda memasang untuk jaringan di rumah, Jika Anda memilih pemartisian terpandu untuk seluruh hard disk, Anda 


"www 1 Partisi hard disk 


SA — Program instalasi ini dapat membimbing Anda memartisi hard disk 
(dengan pola standar yang berbeda), atau bila Anda suka, Anda dapat 
melakukannya secara manual. Jika Anda memilih alat pemartisian 
terpandu, Anda akan tetap memiliki kesempatan di lain waktu untuk 


akan ditanya harddisk mana yang akan dipakai. 
Metode pemartisian: 


Terpandu -- gunakan seluruh harddisk 


Terpandu - gunakan seluruh harddisk dan setel LVvM 
«Teruskan» 


(Kembali? 


www.infolinux.web.id 


gunakan bahasa Inggris, atau pilih “Indonesian” jika Anda ingin 
menggunakan menu Bahasa Indonesia. Lihat Gambar 2. 

Ketika Anda ditawarkan mendeteksi keyboard, pilih No atau Tidak, 
seperti pada Gambar 3. Dua langkah berikutnya, pilih keyboard 
jenis U.S. English, seperti Gambar 4. 

Tunggu beberapa saat. Program installer mendeteksi hardware dan 
memasang beberapa driver. Jika jaringan Internet Anda lambat, 
dan Anda tidak ingin Edubuntu melakukan update secara otomatis 
ke Internet, lepaskan kabel jaringan. Update otomatis ke Internet 
yang lambat, akan membuat proses instalasi menjadi lama. 

Pada saat memasuki setting jaringan, pastikan alamat yang Anda 
berikan sudah sesuai dengan jaringan 192.168.0.0 yang diguna- 
kan server DHCP di Edubuntu. Gunakan alamat IP 192.168.0.1, 
netmask 255.255.255.0, gateway kosongkan, dan isi server DNS 
dengan alamat IP loopback 127.0.0.1. Langkah berikutnya adalah 
memberi nama host. Isikan nama lengkap, misalnya infolinux.web. 


INSTAN 


harddisk ATA sebagai SCSI, sehingga akan menggunakan nama / 
dev/sda, bukan /dev/hda. Setelah memilih harddisk dan menekan 
Enter, Anda akan ditawarkan membuat tabel partisi baru jika hard- 
disk masih kosong (belum Anda buat partisi sebelumnya), seperti 
Gambar 7. Jika partisi sudah ada dan masih ada ruang kosong, pilih 
mengubah (resize) ukuran partisi. Anda juga dapat menghapus 
partisi yang menurut Anda sudah aman untuk diformat ulang, 
karena datanya tidak penting. 

Tentukan ukuran partisi baru untuk sistem utama (/) dan swap. 
Jika ragu, Anda dapat memilih “Partisi ruang kosong secara 
otomatis”, dengan asumsi harddisk kosong atau siap dikosongkan. 
Lihat Gambar 8. 

Contoh hasilnya adalah /dev/hdb1 (Partisi nomor 1) sebagai 
partisi utama, dan /dev/hdb5 (partisi nomor 5) sebagai swap, se- 
perti Gambar 9. Pastikan titik mount partisi utama adalah slash 


(/). Selesai memartisi, arahkan kursor ke bawah untuk menulis pe- 


id, seperti Gambar 5. rubahannya ke harddisk. 


Meskipun Anda sudah memutuskan menyimpan susunan par- 


@ Langkah paling penting dan bahaya adalah pembuatan atau | @ 
pengeditan partisi. Jika Anda belum memiliki partisi kosong, Anda tisi yang baru ke harddisk, Anda masih tetap diberi peluang untuk 
dapat memotong (resize) partisi yang ada. Syarat partisi yang akan membatalkan, seperti Gambar 10. 
dipotong harus masih memiliki sisa ruang minimal 3 GB, yang | @ Selesai menyiapkan partisi, Anda akan ditanya zona waktu. Pilih 
akan digunakan untuk partisi utama (/) dan swap. Jangan memilih nama kota yang sama dengan wilayah waktu Anda, misalnya 
Jakarta untuk WIB (Waktu Indonesia Barat). Lalu pilih “Tidak”, 
ketika dihadapkan pilihan menggunakan waktu sistem berbasis 
UTC. Lihat Gambar 11. 


Langkah berikutnya memberikan nama lengkap untuk pengguna 


“Gunakan seluruh harddisk”, jika Anda ingin menyelamatkan data 


yang ada. Untuk amannya, pilih partisi harddisk “Manual”, seperti 
pada Gambar 6. 
@ Pilih harddisk yang ingin Anda ubah susunan partisinya, dalam | @ 
contoh ini adalah /dev/hdb. Edubuntu 7.04 bisa menjadikan 


baru (misalnya Rusmanto), nama user atau account untuk login 


| —w— partisi hard disk — 


Berikut ini merupakan ikhtisar atas partisi dan titik kait yang telah 
Anda konfigurasi saat ini. Pilih sebuah partisi bila ingin mengubah 
susunannya (sistem berkas, titik kait, dll), ruang kosong untuk 
membuat sebuah partisi baru, atau sebuah piranti untuk dibuatkan 
tabel partisinya. 


LI Partisi hard disk -———— 


Anda telah memilih seluruh hard disk untuk dipartisi. Jika Anda 
melanjutkannya dengan membuat sebuah tabel partisi baru pada hard 
disk ini, maka semua partisi yang ada pada saat ini akan dihapus. 


——A 5 Partisi hard disk —— 
Bagaimana menggunakan ruang kosong ini: Pemartisian terpandu 

Panduan tentang proses partisi 

Harap dicatat bahwa Anda bisa membatalkan operasi ini di lain waktu 

jika diharapkan. 


Buat partisi baru 
IDE1 slave (hdb) - 2.0 GB GEMU HARDDISK 


Tampilkan informasi tentang Culinder/Head/Sector No. 1 primer 1.8 GB B f ext3 1 
Buat tabel partisi baru yang kosong pada hard disk ini? No. 5 logikal 148.0 MB f swap swap 
Kembali» 
«Kembali» BEN «Tidak» Membatalkan penekan pa na 
«Kembali? 


——A It: Partisi hard disk -——————w | 


Jika Anda melanjutkan, perubahan yang tertulis di bawah ini akan 
ditulis ke hard disk., Bila tidak, anda dapat melakukan perubahan 
secara manual. 


—A Ii Pemilih den memasang perangiat 


The installation CD does not contain full support for your language. 
Do you want to download the reguired packages from the Internet now? 
This includes spell-checking, dictionaries, and transiations for 
various applications. 


Jua 


— LI Mengonf igurasi waktu —————— 


Jam sistem biasanya diatur pada Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). 
Sistem operasi kemudian akan menggunakan zona waktu anda untuk 
mengubahnya Ke waktu lokal. Disarankan menggunakan UTC, kecuali bila 


PERINGATAN: Proses ini akan menghapus semua data pada partisi-partisi 
yang telah Anda hapus serta partisi-partisi yang Anda pilih untuk 
dibuatkan sistem berkas baru. 

anda juga menggunakan sisttem operasi lain yang mengharapkan jam 
sistem diatur pada waktu lokal. 


If you do not want to download this now, you may start the Language 
Seleotor after installation to install complete support for your 
language. 


Tabel partisi dari piranti-piranti berikut telah diubah: 
IDE1 slave (hdb) 
Apakah waktu sistem di set pada UTC? 
Partisi-partisi berikut akan diformat: 


partisi no. 1 dari IDE1 slave (hdb) sebagai ext3 «kembali» Yo  KEEN 
partisi no. 5 dari IDE1 slave (hdb) sebagai suap «ar mer 


Download language support? 


Tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk? 


«Kembali» BES «Tidak» 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 06/2007 45 


PRAKTIK INSTAN 


(misalnya rus), dan password atau kata sandinya (rahasia) sebanyak Jalankan menu administasi user dan group dengan klik Sistem | 

dua kali. Administration | Users and Groups. Masukkan password, sehingga 
@ Lalu Anda harus menunggu agak lama, yaitu proses instalasi dan akan muncul jendela seperti Gambar 13. 

konfigurasi paket-paket dasar. Beri nama akun atau user name (misalnya faris), dan password- 
@ Kosongkan proxy, jika Anda tidak terhubung ke Internet melalui nya. Informasi lainnya tidak harus ada. Lihat Gambar 14. 

server proxy, lalu “Teruskan”. Klik bar User priveleges untuk mengatur apa saja yang dapat di- 
@ Anda akan ditawarkan untuk “download language support”, yaitu lakukan user. Jika Anda tidak ubah bagian ini, setiap user yang 

paket yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Jawab “Tidak” didaftarkan dapat mengakses penyimpanan eksternal seperti usb 

jika Anda tidak ingin download, atau akses Internet lambat. disk, floppy, dan CD di server dan di klien diskless (baris pertama 
@ Kembali tunggu agak lama, yaitu proses menata paket-paket. Anda dan ketiga pada Gambar 15). Kosongkan baris pertama dan ketiga 

akan diminta memilih mode video untuk kartu VGA dan monitor itu, jika user hanya diizinkan menyimpan data di folder /home/ 

Anda. Pilih “Teruskan”, karena biasanya pilihannya sudah sesuai user. Baris kedua “Administer the system” juga biarkan kosong 

dengan hardware yang ada. (disable), karena jika diaktifkan akan membuat user itu bisa bekerja 
@ Berikutnya adalah proses meng-copy semua paket lainnya ke hard- sebagai admin (root), misalnya dengan perintah sudo. 

disk, dan instal sistem root untuk klien LTSP di /opt/1tsp/i386. Klik bar “Advanced” untuk memasukkan user ke group utama “us- 
@ Langkah terakhir adalah memasang boot loader Grub. Anda akan ers” atau yang lain. Jika Anda tidak melakukan perubahan, Edubun- 

ditawarkan memasang Grub pada MBR (master boot record) hard- tu akan membuat group yang namanya sama dengan nama user, 

disk. Jika di MBR harddisk belum ada boot loader, tekan Enter nama direktori juga sama dengan nama user, dan menggunakan 

untuk menyetujui, atau pilih “Tidak” jika Anda ingin menginstal shell /bin/bash. Lihat Gambar 16. 

boot loader di partisi utama (/), misalnya /dev/hdb1. Jika Anda ingin membuat group baru yang belum terdaftar, kem- 
@ Selesai instalasi boot loader, komputer akan di-reboot, yang berarti bali ke menu utama (Gambar 13), dan klik “Managed Groups”, lalu 

seluruh proses instalasi Edubuntu dan LTSP telah selesai. Add Groups. Lihat Gambar 17. 
2. Mengelola User dan Group 3. Membuat Bootdisk untuk Klien 
Sebelum mulai mengelola user dan group, pastikan Anda sendiri telah | @ Jika Anda memiliki komputer klien yang kartu jaringannya telah 
login sebagai user yang menjadi anggota admin, misalnya user yang ada boot ROM jenis PXE, maka Anda dapat melompat ke bagian 
Anda buat saat instalasi. berikutnya untuk menguji server LTSP Edubuntu ini. 


Panduan Gambar 


Account "Faris Properties New user account 


TA Account |User Privileges | Advanced 


Account | User Privileges | Advanced | 
Rusmanto Basic Settings h 1 
Username: |faris 


Real name: |Faris Aljuhdi 


Contact Information 


root 


Ol Administer the system 
M Allow use of fuse filesystems like LTSP Thin Client blo/ 
M Connect to Internet using a modem 


Office location: 
M Monitor system logs 
Work phone: 


M Send and receive faxes 


Home phone: N 3 
M Use audio devices 


Mi Use CD-ROM drives 
M Use floppy drives 
M Use modems 


Password 
@ Set password by hand 


User password: 


Confirmation: 
onfirmation: M Use scanners 


O Generate random password 


M Use tape drives 


Menu administrasi user dan group. Membuat akun user baru. Menentukan user priveleges. 


Account "Faris Properties 


Account | User Privileges | Advanced 


Advanced Settings 


Home directory: |/homef/faris 


Shell: |binibash 


Main group: Jusers 


User ID: (x001 


PC Side PC Side 


Menentukan home - shell - dan group. Sambungan kabel UTP silang. 


Jika kartu jaringan komputer klien tidak memiliki boot ROM, 
maka Anda harus membuat boot disk. Disket ini diumpamakan 
seperti boot ROM, sehingga Anda dapat men-download file untuk 
boot ROM (Etherboot ROM image), lalu meng-copy-nya ke disket 
dengan perintah dd (Linux), atau rawrite (DOS/Windows). Alamat 
download boot ROM adalah http://www.rom-o-matic.net. Pilih file 
berekstensi zdisk, yang sesuai dengan jenis chipset kartu jaringan 
masing-masing klien diskless LTSP. 
Setelah berhasil men-download, misalnya eb-6.4.0-rt18139.zdsk 
untuk chipset kartu jaringan RTL8139, copy-kan ke disket dengan 
perintah dd: 

# dd if-eb-6.4.0-rt18139.zdsk of-/dev/fdo 


4. Menguji Server LTSP 

Sebelum booting klien yang terhubung ke jaringan yang sama dengan 
server Edubuntu, pastikan aplikasi server DHCP sudah dikonfigurasi 
dengan benar. Edubuntu secara otomatis menggunakan konfigurasi 
server DHCP berupa file /etc/ltsp/dhcpd.conf. 


Berikut ini langkah-langkah booting klien LTSP melalui disket: 
Pastikan kabel jaringan UTP telah terpasang dengan benar. Jika 
tidak ada switch hub, Anda harus membuat sambungan kabel 
dengan cara silang (cross), yaitu kabel ke-1 dihubungkan dengan 
kabel ke-3, dan kabel ke-2 dihubungkan dengan kabel ke-6. Lihat 
Gambar 18. 

Atur BIOS komputer klien agar urutan pertama booting adalah 
Noppy. Masukkan disket boot ke drive, lalu mulai proses booting. 


Perhatikan tampilan di layar klien, yang harus menunjukkan 


Sania: Infohinae-meb-id - H9 
Mintsereer: 192.168.061 rootpath: sop! 
1 Atap iM6vabi ing 


filemar : 
Ingin: Munning /seripts/afs-prenunt ... 
OT DMANN as: erer 152. 165.0.1 not resgonding, tined ost 


Ii 


CT 
ji 
. 
| 


| 


www.infolinux.web.id 


INSTAN 


keberhasilan mendapatkan alamat IP dari server DHCP (Lihat 
Gambar 19). Baris-baris yang menunjukkan koneksi jaringan ber- 
hasil, antara lain sebagai berikut: 
P-Config: eth0 complete (from 192.168.0.1): 

address: 192.168.0.247 broadcast: 192.168.0.255 
netmask: 255.255.255.0 


Lalu klien akan menjalankan Linux yang ada di server NFS 
Edubuntu (/opt/Itsp/i386). Jika konfigurasi X Window yang ada 
di server chroot (/opt/ltsp/i386) sesuai dengan kartu grafis yang 


ada di klien, monitor klien akan menampilkan menu login dengan 
Idm (Itsp display manager) yang mirip dengan gdm (gnome display 
manager). Lihat Gambar 20. Monitor klien minimal 15 inch, agar 
bisa menampilkan layar 1024x768. 
Login dengan salah satu user name yang telah Anda daftarkan di 
server. Jika user memiliki akses penyimpanan eksternal, maka 
semua partisi harddisk/usb-disk yang telah di-mount di server, dan 
di klien akan terlihat sebagai ikon-ikon di klien. Lihat Gambar 21. 
Anda dapat mengakses usb-disk di klien, misalnya mengakses 
kamera digital yang dihubungkan dengan komputer klien, seperti 
terlihat pada Gambar 22. 
Jika kartu suara dikenali dengan baik oleh Edubuntu, Anda juga 
dapat memainkan musik di klien. Lihat Gambar 23. 
Untuk mematikan klien, Anda harus logout lebih dahulu di klien, 
kemudian ketika muncul menu login (display manager), klik ikon di 
pojok kiri bawah. Ikon kedua di sebelah kanan berfungsi untuk me- 
reboot klien. Lihat Gambar 24. 

Rusmanto (rusmanto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 06/2007 47 


SOLUSI 


MENAMBAH FONTS WINDOWS 
KE LINUA 


erkadang ada saatnya Hn Edit View Insert Format Table Tools Window Help x 
kita membutuhkan TagdA »Aa Pee ha-KEe-O GAY Asli 9 
(3 Ibefauit Fl Times NewRoman (sil Ok MU II jj GImwa UX. 
font di Windows, Aa agan mempaa KER RA KOS IU AAN F 
na. Mandriva Linux Control Center 2007 1 (Cooker) (on 202158 3.7) 
untuk aplikasi yang Dan 
ada di Linux. Dengan sedikit | Tg te 
Font List 
konfigurasi, kita tetap dapat jnggon 3 ma Pan AE 
menggunakan font Windows pat digun Ke : Sa | 2 
Mas NGW/NOMAN Bold Italic | 
sehingga dapat digunakan un | Won & Ip 1 
pengguna | |Tunga 48 
oleh aplikasi Linux. (us Tune (UAW Sookman L . La 
Sekarang kita dapat menggunakan Font Windows di Linux. 
Bagi para pengguna Microsoft Word, pasti 1. Jalankan aplikasi Terminal. Pada Mandriva /usr/share/fonts/ttf/msfonts 
sudah merasa familiar dengan font Times Linux2007.1, aplikasiinidapatditemukan |” 55. 
New Roman, yang dijadikan default font ap- dari Start Menu -» System-» Terminals-» | 5. Simpan hasil perubahan file /etc/X11/ 
likasi tersebut. Bagi para pengguna Linux, Konsole. fs/config di atas, kemudian lakukan re- 
kumpulan font yang terdapat di Windows, | 2. Setelah masuk ke dalam halaman Termi- start service xfs. 
juga dapat dimanfaatkan oleh aplikasi Linux. nal, login sebagai root. # /etc/init.d/xfs restart 
Berikut ini akan dijelaskan cara menambah 5 gu 
TTF (True Type Fonts) Windows ke Linux. Password: «masukkan password root Selain menggunakan cara di atas, Anda 
Anda» juga dapat melakukan langkah yang lebih 
Step #1: Persiapan 3. Copy-kan semua file TTF Windows yang | simpel untuk menambah fonts Windows di 
Saat melakukan percobaan ini, InfoLINUX sudah terdapat dalam flashdisk, ke direk- | Linux. Langkahnya sebagai berikut: 
menggunakan distro Mandriva Linux tori /usr/share/fonts/ttf/msfonts. Dimi- | 1. Pindah ke home folder Anda, kemudian 
2007.1. Namun langkah ini seharusnya salkan flashdisk Anda terdeteksi sebagai buat sebuah folder bernama .fonts. 
dapat berjalan pada distro lainnya, dengan /media/disk, dan folder lengkap font TTF $ cd 
melakukan sedikit penyesuaian. adalah /media/disk/FontTTF. Selanjut- $ mkdir .fonts 
Sebelum dapat menambahkan F nya, lakukan langkah berikut: 2. Copy-kan semua file TTF Windows yang 
Windows ke Linux, copy terlebih dahulu file mkdir -p /usr/share/fonts/tt£/ sudah terdapat dalam flashdisk, ke di- 
TTF yang ingin ditambahkan ke USB Flash msfonts rektori .fonts (dimisalkan folder lengkap 
Drive, atau media lainnya. Biasanya, file TTF cp /media/disk/FontTTF/4.ttf font TTF adalah /media/disk/FontTTF). 
di Windows terdapat dalam folder “/WIN- /usr/share/fonts/ttf/msfonts $ cp /media/disk/FontTTF/4.ttf 
DOWS/FONTS/”. Buat sebuah folder ber- chmod 644 /usr/share/fonts/ttf£/ -/.f£onts 
nama FontTTF di fashdisk, kemudian copy- msfonts/4.ttf 3. Login sebagai root, kemudian restart 
kan seluruh file (“.ttf) ke folder tersebut. 4. Tambahkan letak path directory /usr/ service xfs. 
share/fonts/ttf/msfont, ke dalam file /etc/ # /etc/init.d/xfs restart 
Step #2: Menambah TTF Windows X11/fs/config. 
kelinx 1 www Setelah menjalankan semua perintah di- 
Untuk menambahkan file TTF Windows yang catalogue - /usr/share/fonts/ atas, sekarang Anda sudah dapat mengguna- 
telah di-copy ke flashdisk ke platform Linux, misc:unscaled, kan font Windows di aplikasi Linux. to) 
Anda dapat melakukan langkah berikut: —— |... Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


48 06/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


KOMUNITAS 


Suksesi KPLI Jakarta 


elompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) 

Jakarta sukses mengadakan dua acara penting 

dalam bulan April 2007 lalu. Acara pertama 
adalah gathering di Villa Country, Cisarua, Bogor, 
6-7 April 2007. Gathering berlangsung meriah dan 
dihadiri para aktivis KPLI Jakarta dari berbagai 
generasi, dari pengurus periode pertama 1998-1999 
hingga kandidiat pengurus 2007-2008. Menurut 
Mitchel Maturity - Ketua KPLI Jakarta 2006- 
2007 -— salah satu tujuan Gathering ini untuk mem- 
persiapkan pergantian pengurus. 

Gathering di luar kota yang baru kali pertama 
diselenggarakan KPLI Jakarta ini juga dihadiri Chris- 
tian, warga Norwegia yang sedang kerja lapangan di 
Indonesia. Stian - panggilan Christian - mendemo- 
kan bahasa pemrograman Ruby yang sedang ngetop 
saat ini. 

Acara penting kedua adalah Musyawarah Besar 
(Mubes) pada 28 April 2007 di sekretariat KPLI 
Jakarta. Mubes yang merupakan acara rutin tahunan 
ini berisi laporan pertanggungjawaban pengurus 
2006-2007, dan pemilihan pengurus baru periode 
2007-2008. Para peserta Mubes menyetujui KPLI 


Jakarta tetap mengadakan LCC (Linux Community 
Center) sebagai sarana pembelajaran berwirausaha, 
dan untuk membiayai kegiatan KPLI Jakarta. LCC 
akan menjadi lembaga bisnis yang secara manaje- 
men terpisah dari KPLI Jakarta. 

Dalam acara pemilihan pengurus muncul tiga 
kandidat ketua baru, yakni Ahmad Fachri, Arifin, 
dan Abdul Rohim. Setelah ketiga kandidat me- 
nyampaikan visi dan misinya jika terpilih sebagai 


ketua, dilanjutkan dengan voting. Akhirnya Ahmad 
Fachri terpilih sebagai Ketua KPLI Jakarta 2007- 
2008. Selamat berjuang, Fachri! Arus 


Foto KPLI Jakarta Gathering - Demo Ruby on Rails. 


balikpapan Open Source Cyber City 


omunitas Linux di Balikpapan siap mendukung 
penerapan E-Government kota Balikpapan, yang 
telah dinyatakan oleh Walikotanya - H. Im- 
daad Hamid, SE - sebagai Cyber City. Balikpapan 
juga terkenal sebagai gerbang provinsi Kalimantan 
Timur, yang ibu kotanya di Samarinda. Semangat 
membangun kota berbasis TI dan open source itu 
erlihat dalam seminar sehari Linux dan Free/Open 
Source Software di Aula Rumah Dinas Walikota 
Balikpapan, 14 April 2007. 
Seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kota Balikpapan bekerja sama dengan LP3T-NF 
Balikpapan itu dihadiri sekitar 200 peserta dari 


berbagai kota di Kalimantan Timur. Dalam acara 
ini, KLAB (Komunitas Linux Asal Balikpapan) juga 
memperkenalkan diri, dan mengajak peserta semi- 
nar untuk ikut aktif mengenalkan Linux kepada 


masyarakat di Kalimantan Timur. 
Prof. DR. Engkos Koswara - Staf Ahli Menristek — 
hadir mewakili Menteri, dan membawakan makalah 


tentang Indonesia, Go Open Source! Departemen 
Komunikasi dan Informatika juga mendukung acara 
ini, dengan mewakilkan Kepala Subdit Perangkat 


Lunak - Riki Arif Gunawan - untuk menyampaikan 
presentasi pengalaman migrasi dari Windows ke 
Linux, di Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo. 
Walikota Balikpapan dalam presentasi yang di- 
wakilkan kepada stafnya, menunjukkan jaringan In- 
ternet yang telah dan akan digelar di seluruh wilayah 
Kota Balikpapan hingga ke kelurahan. Direktur 
Politeknik Balikpapan (Polban) Ir. Tutuka Ariadji, 
M.Sc, PhD. juga menyatakan dukungannya terhadap 
Balikpapan Cyber City berbasis open source. ARus 


Foto Sebagian peserta seminar Linux di Balikpapan. 


50 06/2007 » INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
Malang 

Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


TUTORIAL N$2 


Node merupakan suatu kelas dalam Otcl, 
yang dapat didefinisikan sebagai mobile de- 
vice atau komputer. Nilai-nilai yang diperlu- 
kan dalam konfigurasi node ada di Tabel 1. 

Misalkan tipe Link Layer kita ganti seper- 
ti di bawah ini. 


set val(1l1) LL 
LL set mindelay 50us 
LL set delay 25us 


Untuk mengonfigurasi sebuah node, 
dapat menggunakan perintah: 
$ns node-config -parameter 
konfigurasi nilai 
Contoh: 
Sns node-config -1l1lType $Sval(11) 


-phyType Sval (netif) 


Posisi Node 
Dalam sebuah jaringan nirkabel, setiap node 
dapat bergerak dalam sebuah area. Posisi 
node dalam NS2 dinyatakan dalam sumbu 
X, Y dan Z. 
set no Isns nodel 
$n0 set X 0.0 
SnONseO0) 
$n0 set Z 0.0 
Jika kita menentukan sendiri gerakan 
node selanjutnya, maka kita harus mem- 
buat nilai random motion node menjadi 0. 
Jika kita beri nilai selain 0, maka node akan 
bergerak secara acak. 
$Sn0 random-motion 0 
Untuk menentukan gerak suatu node, 
dapat menggunakan penjadwalan dengan 
perintah setdest. 


sns at 10.0 “Sn0 setdest 5.0 10.0 
5505 j# pada detik ke-10 n0 pada 


posisi(5,10,5) 


Membuat Topografi 
Topografi ini merupakan tempat di mana 
node bergerak. Penentuan daerah topografi 
ditentukan oleh panjang dan lebar. Berikut 
contoh pembuatan topografi: 

set val (panjang) 100 

set val (lebar) 100 

set daerah Inew Topographyl 

Sdaerah load flatgrid $val (panjang) 

Sval (lebar) 

Setelah membuat topografi, nama varia- 

bel topografi yang kita buat ditambahkan 
pada konfigurasi node. 


$ns node-config -topoInstance daerah 


Pembuatan GOD 


GOD merupakan kepanjangan dari General 
Operations Director, yang berguna untuk me- 
nyimpan informasi global tentang jumlah 
node dan pergerakan node. 

set val (jumlahnode) 10 

set god Icreate-god 


Sval (jumlahnode) 1 


Pembuatan File Pencatatan Jejak 
Pada tutorial sebelumnya, telah dijelaskan 
pencatatan jejak dengan NAM. Untuk kali 
ini, kita buat file pencatatan jejak agen, 
router, perpindahan dan MAC. Untuk meng- 
aktifkan apa saja yang dicatat, kita buat 
nilainya menjadi ON. 


irkabel merupakan salah satu bidang TI yang sedang berkembang. Melakukan riset atau 
percobaan di bidang wireless dengan jumlah mobile node yang sangat banyak, bukanlah hal 
yang mudah. Kendala biaya merupakan salah satu penghalang. Software open source NS2 


menyediakan simulasi jaringan nirkabel dengan disertai protokol-protokol baru. 


$ns node-config -agentTrace ON - 
routerTrace ON N 
-macTrace ON -movementTrace ON 
Buat file yang bertugas melakukan pen- 
catatan tersebut. 
set jejak (open nirkabel.tr wJ 


$Sns trace-all S$jejak 


Pembuatan Access Point 
Access point dalam NS2 juga dianggap se- 
bagai node. Untuk menentukan node yang 
menjadi access point, maka kita perlu 
mendapatkan MAC dari node tersebut. 

set ap I$ns nodel 

set mac ap ISap getMac 0) 

set nl ISns nodel 

set mac nl (Sap getMac 0) 

Setelah mendapatkan MAC, kita perlu 
menentukan alamat Access point tersebut 
dan memberitahukan kepada node lainnya. 

set Alamat AP (Smac ap id 
Smac ap bss id $Alamat AP 
Smac n1 bss id $Alamat AP 

Contoh Skenario Simulasi jaringan nir- 
kabel 

Pada skenario ini terdapat satu access 
point, dan dua buah mobile node dengan 
menggunakan agen UDP dan trafik CBR. 

#nama file : nirkabel.tcl 
set val (jumlahnode) 3! 
set val (panjang) 200 
set val (lebar) 200 
Seks Inew Simulatorl 
Setsjejak lopen nirkabel.tr wJ 


$ns trace-all $jejak 


52 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


#pembuatan topografi 
set daerah Inew Topography!l 
Sdaerah load flatgrid $val (panjang) 
Sval (lebar) 

set god Icreate-god 

Sval (jumlahnode) 
#konfigurasi node 
$ns node-config -adhocRouting DSDV 
-11Type LL N 
-macType Mac/802 11 1 
-ifgType Oueue/ 
DropTail/Prigueue 
N 

-ifgLen 50 -antType 
Antenna/OmniAntenna 
1 

-propType 
Propagation/ 
TwoRayGround N 
-phyType Phy/ 
WirelessPhy N 
-ChannelType 
Channel/ 
WirelessChannel 1 
-topoInstance 
$daerah -agentTrace 
OFEN 
“routeriraceNObE 
macTrace ON - 
movementTrace ON 1 
St bowerMOn007SNa 
rxPower 1 

#membuat node baru 

set ap ISns nodel 

set n0 ($ns nodel 

set n1 ISns nodel 

#mengambil nilai MAC 

set mac ap I$ap getMac Ol 

set mac n0 I$ap getMac Ol 

set mac nl I$ap getMac O| 

#node ap sebagai AP 

set Alamat AP (ISmac ap id 

#semua node diberi tahu base sation 
ID 

Smac ap bss id $Alamat AP 

Smac n0 bss id $Alamat AP 

Smac n1 bss id $Alamat AP 

#gerakan acak ditiadakan 

Sap random-motion 0 

$n0 random-motion 0 

Sn1 random-motion 0 

#penentuan posisi masing2 node 

Sap set X 100.0 

Sap set Y 100.0 

Sap set z 0.0 


Sn0 set X 50.0 
Si) sae 4 500 
$Sn0 set Z 0.0 
Sa1Nsetek 15010 
Sulsel 500 

Sn1 set Z 0.0 

# perpindahan node 

$Sns at 3.0 “Sn0 setdest 55.0 40.0 0.0” 
Sns at 6.0 “$n0 setdest 65.0 30.0 0.0” 
Sns at 4.0 “Snl setdest 125.0 120.0 
OTO 

Susan setdes iB OMOMI6ORO 
Ooo 

#membuat agent UDP dengan trafik 

CBR n0 sebagai pengirim n1l sebagai 
penerima 

set udp0 Inew Agent/UDPI 

Sudp0 set class 0 

Sns attach-agent $n0 Sudp0 

set cbr0 Inew Application/Traffic/CBRJ 
Scbr0 set packetSize 500 

Scbr0 set interval 0.005 

$Scbr0 attach-agent $Sudp0 

set null1 (new Agent/Null) 

Sns attach-agent $nl Snulll 

Sns connect Sudp0 Snull1l 
#penjadwalan aliran trafik CBR 

Sns at 2.0 “Scbr0 start" 

Sns at 9.0 “$cbr0d stop" 

#reset semua node 


Sae Ate 110.0 “sea tesis” 


Tabel 1. Nilai-nilai yang diperlukan dalam konfigurasi node. 


TUTORIAL N$2 


Sus atom nOmreset 
Sus ate OOM sal reset 
#panggil prosedur stop 
Sns at 11.00 “stop" 
Sus “at 10.90 Ypats 17selesaa 
proc stop (! ( 
global ns jejak 
$ns flush-trace 
close $jejak 
exit 0) 
BE “Wbleh| noona 
Sns run 
Untuk menjalan skenario di atas, ketik- 
kan perintah: 
aini@luaini:$ ns nirkabel.tcl 
num nodes is set 3 
warning: Please use -channel as 
shown in tcl/ex/wireless-mitf.tcl 


INITIALIZE THE LIST xListHead 


channel.cc:sendUp - Calc 
highestAntennaZ and distcsT 
highestAntennaZ - 1.5, distCST - 
55010 
SORTING LISTS ...DONE! 
SEEE boa 

Jika skenario tersebut selesai dijalan- 
kan, file nirkabel.tr dapat dibuka untuk 
melihat proses yang terjadi selama 
skenario. @ 


Nur Aini R, Sistem Informasi, FTIF, ITS Jin @its-sby.eduj 


Opsi Nilai Default 
addressType flat, hierarchical flat 
MPLS ON, OFF OFF 
wiredRouting ON, OFF OFF 
IType LL, LL/Sat w Da 
macType Mac/802 11, Mac/Csma/Ca, Mac/Sat, H8 
Mac/Sat/UnslottedAloha, Mac/Tdma 
ifaType @ueue/DropTail, Aueue/DropTail/Pri@ueue H3 
phyType Phy/VirelessPhy, Phy/Sat He 
adhocRouting DIFFUSION/RATE, DIFFUSION/PROB, DSDV, E 
DSR, FLOODING, OMNIMCAST, AODV, TORA 

propType Propagation/TwoRayGround, Propagation/Shadowing La 
propinstance Propagation/TwoRayGround, Propagation/Shadowing al 
antType Antenna/OmniAntenna ba 
channel Channel/WirelessChannel, Channel/Sat kk 
topolnstance file topologi jaringan 55 
mobilelP ON, OFF OFF 
energyModel EnergyModel 91 
initialEnergy Nilai dalam joule S3 
nPower Nilai dalam watt 2. 
Power Nilai dalam watt Pa 
idlePower Nilai dalam watt 3 
agentTrace ON, OFF OFF 
routerTrace ON, OFF OFF 
macTrace ON, OFFs OFF 
movementTrace ON, OFF OFF 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 06/2007 53 


TUTORIAL GNUPLOT 


Visualisasi Interaktif dengan gnuplot 


engguna komputer dari kampus dan lembaga penelitian yang kerap bergelut dengan 


data, grafis, atau perhitungan matematis yang rumit, biasanya sudah mengenal 
MATLAB, Maple, atau MathCad. Salah satu pengganti software sejenis itu di Linux 


adalah gnuplot. 


Software MATLAB, Maple, atau MathCad 
merupakan peranti hitung canggih, ber- 
antarmuka cantik, dan mengusung se- 
gudang kemampuan numerik. Namun sa- 
yang, software tersebut merupakan produk 
komersial yang tidak murah harganya. Satu 
hal unik, para penggunanya sering kali 
hanya mengeksplorasi dan menggunakan 
sejumput saja, dari segudang kecanggihan 
yang dibawa software tersebut. 

GNU/Linux? Adakah 
peranti kerja yang bisa menggantikan peran 


Bagaimana di 


software di atas? Hohoho..., jangan khawa- 
tir! Kalau sekedar software matematika 
atau sains, di GNU/Linux sangat melimpah. 
Lagipula, sistem operasi ini dan beragam 


aplikasinya terus tumbuh berkembang, ter- 
utama oleh kalangan akademisi dan saintis. 

Beberapa software yang layak dicoba 
di antaranya adalah Scilab, GNU Octave, 
Grace, dangnuplot. Software tersebutbukan- 
lah berkelas “ecek-ecek”, karena lahir dari 
otak brilian para saintis. Software tersebut 
telah terbukti dapat memenuhi kebutuhan 
penggunanya, terutama untuk komputasi 
saintifik, dan mengeplot grafik. 

Pada artikel ini, penulis akan mengupas 
sebagian kemampuan gnuplot. Software 
berwajah lugu yang dijalankan melalui mode 
CLI (command line interface) ini, ternyata di- 
gemari pengguna dari lingkungan kampus 
dan lembaga penelitian. Grafik yang ditelur- 
kan gnuplot sudah tak terhitung banyaknya, 
dan bisa dijumpai di berbagai publikasi 
ilmiah. Bahkan, lembaga sekaliber NASA 


turut menggunakannya untuk membuat 
peta cuaca. 


Tentang gnuplot 

Merujuk dokumentasi resminya, gnuplot 
adalah program untuk mengeplot grafik 
(plotting) secara interaktif. Software ini 
dapat digunakan untuk mengeplot fungsi 
matematis maupun data, semisal data dari 
hasil eksperimen. Dengan gnuplot, penggu- 
na bisa memperoleh grafik 2D maupun 3D. 

Meski ada embel-embel “gnu”, software 
ini bukanlah keluarga GNU Project mau- 
pun Free Software. Meski demikian, dalam 
perjalanannya, software ini memiliki kaitan 
erat dengan beberapa proyek keluaran GNU. 
Contohnya adalah GNU Octave yang meng- 
gunakan gnuplot sebagai mesin-pengeplot 
(plotting-engine). 

Satu hal yang juga sering keliru adalah 
tentang penulisan nama software ini. 
Bukan “GNU Plot” atau “GNUplot”. Menu- 
rut Thomas Williams, salah satu kreator 
software ini, penamaan yang benar adalah 
“gnuplot”. Dengan demikian, meski ditulis 
di awal kalimat atau judul naskah, penu- 
lisannya tetap menggunakan huruf kecil 
(lower case letter). 

Sejak kelahirannya pada tahun 1986, 
adalah untuk 
menampilkan visualisasi data saintifik. 


fungsi utama gnuplot 
Meski tampilan antarmukanya tak mewah, 
software ini mampu menghadirkan grafik 
yang indah. Bersama dengan TeX/LaTeX, 


gnuplot bisa dikolaborasikan untuk meng- 


hasilkan makalah atau karya tulis ilmiah 
dengan tampilan berkualitas tinggi. 

Kini, dengan rentang usia yang panjang, 
apa yang bisa diberikan gnuplot? Berikut ini 
beberapa di antaranya: 

@ Mengeplot fungsi dan titik-titik data 
dua dimensi dengan berbagai gaya (titik, 
garis, ralat). 

@ Mengeplot fungsi dan titik-titik data tiga 
dimensi dengan berbagai gaya (kontur, 
mesh). 

@ Komputasi aljabar dengan bilangan ulat, 
float, maupun kompleks. 

@ Mulus dijalankan pada beragam sistem 
operasi (antara lain UNIX, GNU/ 
Linux, MS Windows, MS DOS, dan 
BM OS/2). 

@ Mendukung beragam format gambar 
(antara lain EPS, PNG, SVG, dan JPEG). 
@ Memiliki fasilitas history dan pengeditan 


baris perintah secara interaktif. 


Memasang gnuplot 

Versi teranyar pada saat artikel ini di- 
tulis adalah gnuplot 4.2, yang dirilis pada 3 
Maret 2007. Ada rentang waktu sekitar tiga 
tahun dari versi sebelumnya, yaitu gnuplot 
4.0, yang dirilis 16 April 2004. Untuk me- 
ngunduh, ada baiknya Anda masuk dulu ke 
situs http://www.gnuplot.info/. 

Namun bila koneksi Internet belum 
memungkinkan, Anda tak perlu khawatir. 
Software pengeplot ini telah dipaketkan 
bersama ratusan software lainnya di distro 
GNU/Linux yang Anda pakai. 


54 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Konsole 
Temunal Program 


BNN she 


TUTORIAL GNUPLOT 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


5sNUP 


nal type set to 'x11' 
ot I 


n Kelley and many 


CEST 2004 


Please refer to the documentation 
11 be accepted 
se the new syntax. 


uks 


jeal & shesi 


emulai gnuplot dari Konsole. 


Untukmemasangnya, gunakan sajafasili- 
as penginstalan yang diberikan oleh distro 
ersebut. Misalnya, YaST di openSUSE dan 
MCC di Mandriva Linux. 


Memulai gnuplot 

Untuk mulai mencicipi gnuplot, jalankanlah 
Terminal yang Anda suka. Di KDE, klik ikon 
Konsole di Panel. Di GNOME, caranya tak 
beda jauh. 


Saat Konsole tampil di layar, berikan 
perintah berikut, dan lanjutkan dengan 


menekan tombol Enter. 
$ gnuplot 

Segera setelah tombol Enter ditekan, 
gnuplot akan menyajikan banner dan 
penjelasan singkat tentang software ini. Di 
baris bawah akan muncul prompt berbentuk 
gnuplot» . Di depan prompt inilah tempat 
untuk menuliskan perintah-perintah yang 
akan dieksekusi gnuplot. 

Beberapa perintah penting adalah 
perintah untuk mengeplot grafik, menyim- 


pan daftar perintah yang telah diberikan ke 


sebuah berkas (file), memanggil berkas, dan 
perintah untuk keluar. 

Untuk keluar dari gnuplot, perintah 
yang bisa diberikan adalah “exit” maupun 
“guit”. 


« 


g”. Perlu diperhatikan, bila telah keluar 


amun bisa juga dengan perintah 


dari gnuplot, maka segala perintah yang 
pernah dibuat tidak akan terdokumentasi 
dan hilang. Untuk itu, ada baiknya Anda 
menyimpan perintah-perintah untuk se- 


tiap grafik yang dibuat. Caranya adalah 
dengan memberi perintah “save”, diikuti 
nama berkas. Misalnya: 
gnuplot» save “simpan01l.plt" 
Bila di direktori tempat menyimpan 
berkas itu telah ada berkas dengan nama 
sama, maka berkas lama akan ditimpa 


Tampilan awal gnuplot. 


(overwritten) oleh gnuplot, tanpa ada 
peringatan terlebih dahulu. Jadi, pakailah 
nama yang berbeda, unik, namun mudah 
dimengerti. 

Berkas yang telah disimpan, dapat di- 
panggil dari prompt gnuplot dengan cara 
berikut: 
gnuplot» load “simpan01l.plt" 

Setelah gnuplot membaca berkas terse- 
but, Anda akan dibawa kembali ke prompt 
gnuplot». 

Pemanggilan berkas bisa juga dilaku- 


kan dari prompt Terminal - misal Konsole 
— dengan cara berikut: 
$ gnuplot simpan0l.plt 
Setelah gnuplot selesai membaca ber- 
kas tersebut, Anda akan dibawa kembali ke 
prompt Terminal. 


Mengedit Perintah 


Saat mengetikkan perintah di prompt 
gnuplot, tak jarang akan terjadi kesalahan 
ketik. Untuk mengedit dan membetul- 
kannya tidaklah susah. Anda bisa meman- 
faatkan tombol Control untuk keperluan 
seperti ini. Pada tabel, disajikan cara 
mengedit perintah pada prompt gnuplot. 


Tombol Perintah Fungsi 


Ctrl--B Mundur satu karakter 

Ctrl--F Maju satu karakter 

Ctr--A Bergerak ke awal baris perintah 

Ctrl--E Bergerak ke akhir baris perintah 

Ctrl--H Menghapus karakter sebelum kursor 

Ctrl-D Menghapus karakter pada kursor 

Ctrl--K Menghapus dari posisi kursor hingga 
akhir baris perintah 

Ctr--U Menghapus seluruh baris perintah 

Ctrl--W Menghapus kata hingga akhir baris 
perintah 

Panah atas Memanggil perintah yang pernah 
ditulis 

Panah bawah Memanggil perintah yang penah 
ditulis 


Membuat Grafik 2D 


Untuk mengeplot grafik 2 dimensi, 
gnuplot menyediakan perintah “plot”. 
Sebagai contoh pertama, untuk membuat 
grafik y - sin(x), perintahnya adalah se- 
perti berikut: 


gnuplot» plot sin(x) 


Hasil penggambaran fungsi tersebut 
akan muncul di jendela baru. Jendela 
visualisasi ini bisa ditutup dengan menekan 
tombol O. 

Garis kotak hitam-tebal yang meling- 
kupi grafik disebut “border”. Untuk mem- 
beri nama pada sumbu-X, Anda bisa meng- 
aturnya pada parameter “xlabel”. Untuk 
sumbu-Y, parameternya adalah “label”. 
Jangkauan (range) untuk sumbu-X dan 
sumbu-Y bisa pula diatur. Secara default, 
jangkauan untuk sumbu-X adalah dari - 
10 hingga 10, sedangkan jangkauan pada 
sumbu-Y akan disesuaikan oleh gnuplot. 
Untuk mengatur jangkauan sumbu- 
X, digunakan perintah “xrange”. Untuk 


jangkauan sumbu-Y, perintahnya adalah 
“yrange”. Grafik yang dihasilkan bisa di- 
beri judul dengan mengatur parameter 
perintah “title”. 

Contoh berikut akan menampilkan 
ungsi y - cos(x) dengan jangkauan sum- 


bu-X dari 0 hingga 7, dan jangkauan untuk 
sumbu-Y dari -1,5 hingga 1,5. Sumbu-X 
akan diberi label “Sumbu X”, dan sumbu-Y 
dengan label “Sumbu Y”. Grafik ini diberi 
judul “Grafik fungsi y-cos(x)”. Perintah- 
perintah yang diberikan adalah seperti 
berikut ini: 

gnuplot» set title “Grafik fungsi 
Yee 

gnuplot» set xlabel “Sumbu X" 
gnuplot» set ylabel “Sumbu Y" 


gnuplot» set xrange (0:71 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 06/2007 55 


TUTORIAL GNUPLOT 


Bsganan Shake X Gnupiot 


Pera — - 
Session Edit View Bookmarks Setings Help 5 


Sumbu Y 


@A LEVGUWSET ix 


0,328740. 1,80018 


Pa 


Grafik fungsi yrcos(x) 


Menampilkan grafik fungsi y — sin(x). 


gnuplot sets yrange 55 
gnuplot» plot cos(x) 

Untuk fleksibilitas 
gnuplot mampu mengenali konstanta. 


penggunanya, 


Konstanta yang diberikan bisa berupa kon- 
stanta yang dikenal oleh gnuplot, maupun 
konstanta yang didefinisikan oleh peng- 
guna. Salah satu konstanta yang dikenal 
gnuplot adalah 7. 

Sebelum membuat grafik baru, ada 


baiknya layar visualisasi dikembalikan ke 


pengaturan default. Hal ini bisa dilaku- 
kan dengan memberikan perintah “reset”. 
Contoh berikut akan menampilkan fungsi y 
-a" sin(x) dengan -27 «x«2 1. Konstanta 
a bernilai 2. Perintah yang diberikan adalah 
seperti berikut: 

gnuplot» reset 

gnuplot» set title “Grafik fungsi 

eesenbals, asa. 

gnuplot» set xlabel “Sumbu X" 

gnuplot» set ylabel “Sumbu Y”" 

gnuplot» set xrange (I-2“pi:2“pil 

gnuplot» a-2.0 

gnuplot» plot a“sin(x) 


Pe 


Grafik fungsi warsintx). a-2.0 


arsinta) —T 


Sumbu Y 


G 4 4 2g. o 2 4 8 
Sumbu X 
e3t0, 2do0pe 


Grafik fungsi dengan pemberian konstanta. 


Membuat Grafik 3D 


Untuk membuat grafik 3 dimensi, perintah 


yang disediakan gnuplot adalah “splot”. 


Hasil penggambaran fungsi y - cos(x). 


Grafik 3D secara umum dirumuskan dengan 
persamaan z - f(x,y). Pada perintah splot, 
titik-nol sumbu-Z terletak di atas bidang- 
XY. Agar berpindah pada bidang-XY, Anda 
bisa menggunakan perintah “set ticslevel”. 
Dengan ticslevel bernilai 0, maka titik-nol 
sumbu-Z akan bergeser pada bidang-XY. 
Contoh berikut akan menampilkan 

sebuah grafik 3D: 

gnuplot» reset 

gnuplot-—ssebktange 31 

gnuplot» set yrange (-3:31 

gnuplot» set isosample 40 

gnuptoe-Nsplotsep( es Merapi 

2717) 


DOK 


aetandterplutu) 


4 
0,3 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
o.4 
0.3 
0.2 
ot 

0 


view: 80,0000, 30,000 scale: 100000, 4.00000. 


Grafik 3D fungsi z — exp(-x'x)"exp(-yy). 


Sekarang kita coba menggeser sumbu-Z, 
agar berada pada bidang-XY, dengan mem- 
beri nilai 0 pada ticslevel. Perintah “replot” 
digunakan untuk mengeplot ulang fungsi 
yang diberikan sebelumnya. 

gnuplot» reset 

gnuplot» set xrange (-3:3J 
gnuplot» set yrange (-3:31 
gnuplot» set isosample 40 
gnuplot» set ticslevel 0 
gnuplot» replot 

Pada beberapa kasus, tampilan grafik 
yang berwarna sangat diperlukan untuk 


AN 


etoteplutu) 


uteur 80,0000, 30,000 scale: 100000, 4.00000. 


Menggeser grafik pada bidang XY. 


memudahkan proses analisis. Fitur ini 
bisa dinikmati, mulai gnuplot versi 4.0. 
Parameter penting yang diperlukan adalah 
“pm3d”. Contoh berikut akan menunjuk- 
kannya: 

gnuplot» reset 

gnuplot» set isosample 40 

gnuplot» set pm3d 

gnuplot» splot sin(sgrt (x““24y4“2))/ 

sgrt (x““21yxx2) 
Me 


sinfegrt(xr2eym2))/sapt(xesyn2) 


uieu: 60,0000, 30,000 scale: I,00000, 10000 


Tampilan berwarna pada grafik 3D. 


Membuat Visualisasi Data 

Bagi saintis maupun mahasiswa yang 
sedang melakukan penelitian, data 
eksperimen adalah harta yang sangat 
berharga. Data eksperimen belum mudah 
dianalisis, bila masih tersaji dalam bentuk 


angka. Untuk mempermudah analisis, 


56 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


data tersebut perlu divisualisasikan ke 
dalam bentuk grafik. 

Data hasil eksperimen biasanya dita- 
bulasikan menjadi 2 kolom. Data jenis ini 
akan menghasilkan grafik 2D. Ada kalanya 
data eksperimen disajikan menjadi 3 kolom. 
Data jenis ini bisa disulap membentuk 
grafik 3D. 

Pada dasarnya, data hasil eksperimen 
bisa disimpan sebagai berkas teks biasa 
(plain text). Antarkolom bisa dipisah- 
kan oleh spasi kosong, maupun dengan 


tombol Tab. Penyimpanan berkas data 
seperti ini dikenali gnuplot. Baris yang 
diawali dengan tanda #, akan diabaikan 
oleh gnuplot. 

Berikut ini satu contoh file data eks- 
perimen yang disimpan dalam bentuk 2 
kolom. File ini disimpan dengan nama 
data2D.dat. 


1.00 1.00 
2.00 4.00 
3.00 9.00 
4.00 16.00 


Jika kolom pertama digunakan untuk 
sumbu-X dan kolom kedua untuk sumbu- 
Y, maka untuk mengeplotnya perlu dit- 
ambahkan perintah “using”, sehingga 
perintah yang diberikan menjadi seperti 
berikut: 

gnuplot» plot “data2D.dat” using 1:2 

Berikut ini contoh berkas data eks- 
perimen yang disimpan dalam bentuk 3 
kolom. Berkas ini disimpan dengan nama 
data3D.dat. 


#X Y Z 
1.00 1.00 1.00 
2.00 4.00 8.00 
3.00 9.00 27.00 
4.00 16.00 64.00 


Seperti halnya pada contoh data 2D di 
atas, untuk menjadikan kolom pertama 
sebagai data untuk sumbu-X, kolom 
kedua sebagai sumbu-Y, dan kolom 
ketiga sebagai sumbu-Z, maka pemakaian 
parameter “using” untuk mengeplot data 
ini menjadi: 

gnuplot» plot “data3D.dat” using 
1:2:3 


Mengolah Hasil Visualisasi 

Secara default, hasil visualisasi gnuplot lang- 
sung terpampang di layar monitor. Tentu ti- 
dak akan menarik, bila kemampuan gnuplot 


TUTORIAL GNUPLOT 


& Layers, Channel w FGIBG 


| tayera, Channels, P Iso 


#Jvisualo1.wd-1 " |Lauto 


sisi 


Layers on 
Mode: | Normal Son 
Opacity: ——j——— (1000 |: 


D Bjaaetoround 


Eile Edit Select View |) 


Visualotxvdi TE IN 


ce Mama 
FG/BG Color 
“| 


Tools Dialogs Fiters Scriptfu 


Pen 


An DA AA | 


kelalatri 


@sar Ii 


ANAAKO 


Circle (11) 


& 
2 
8 
- 


1) » pressure sensitvity 
Di Fade out 


O Incremental 


D Use color from gradient 


el nasi 


CK AN 3) 


Spacing: H—— 
Sala # (ola sie 


& 


— 


f! ( MN 
AA 
IA IN Yi 5 


NS 


$ 
MAS 


20. is 


.d. 
TN Be, Ed 


- f 10096 " |lsackground (227 MB) 


Mengolah hasil visualisasi gnuplot menggunakan The GIMP. 


hanya segitu. Anda tentu menginginkan 
hasil visualisasi tersimpan menjadi berkas 
gambar semisal PNG atau JPG. Dengan 
cara ini, dokumen laporan penelitian yang 
ditulis dengan pengolah kata seperti OOo 
Writer, akan bisa diperkaya dengan grafik 
yang representatif. 

Anda menginginkan format JPG? Bisa! 
Cara ini agak panjang tetapi tidak sulit. 
Langkah yang perlu dilakukan adalah me- 


minta bantuan xwd dan pengolah gambar 
semisal The GIMP. Caranya demikian: 
gnuplot» reset 
gnuplot» set xrange (-3.5:3.5) 
gnuplot» set yrange I-5.0:5.0J 
gnuplot» set hidden3d 


gnuplot» set isosample 40 


gnuplot» splot x“xtexp(- 
xx) "yiytexp (-y"y) 

Sampai pada perintah ini, gnuplot akan 
menampilkan jendela baru yang memvisuali- 
sasikan persamaan tersebut. Berpindahlah 
kembali ke jendela Terminal (Konsole), 
kemudian berikan perintah berikut: 

gnuplot» shell 

Perintah di atas akan membawa Anda 
pada prompt shell (Konsole). Selanjutnya, 
ketikkan perintah berikut: 

$S xwd » visual0l.xwd 

Perhatikan bahwa kursor tetikus akan 
berubah. Ini menunjukkan bahwa Anda ha- 
rus menangkap jendela visualisasi hasil ke- 
luaran gnuplot. Tampilkan jendela tersebut. 
Anda bisa menggunakan kombinasi tombol 
AlttTab untuk berpindah antar jendela. 
Setelah jendela visualisasi aktif, klik jendela 
tersebut. Selanjutnya, pada prompt shell 


tulis perintah berikut untuk kembali ke 
prompt milik gnuplot, 
S exit 

Langkah-langkah yang Anda lakukan 
di atas akan menghasilkan sebuah berkas 
bernama visual01.xwd. Berkas ini bisa di- 
buka menggunakan The GIMP. Dengan The 
GIMP, Anda bisa mengubahnya menjadi 
berkas gambar berformat JPEG, PNG, atau 
format gambar lainnya. 


Cara lain yang biasa dilakukan adalah 
dengan menyimpannya menjadi berkas 
postscript. Langkah ini biasanya dilakukan 
bila dokumen dibuat menggunakan pem- 
formatan LaTeX. Untuk menyimpan hasil 
visualisasi gnuplot menjadi berkas post- 
script tidaklah sulit. Dengan asumsi berkas 
keluarannya disimpan dengan nama grafik1. 
eps, berikut ini caranya: 

gnuplot» reset 

gnuplot» set terminal postscript eps 
gnuplot» set output “grafik1.eps" 
gnuplot- plot 2p3 2 xp3 |INsiln (cc) 
title “Grafik sin(x)" 

Di KDE, berkas postscript bisa dibuka 
menggunakan KGhostViewer. 


Penutup 

Pada artikel ini, penulis hanya menyajikan 
sekelumit kemampuan gnuplot. Tentu saja 
masih banyak kemampuan gnuplot yang 
belum tersaji. Penulis berharap, semoga 
Anda akan menemukan keasyikan saat 


berkutat dengan grafik fungsi matematis, 


dan memiliki inspirasi baru saat bergelut 
dengan data. A 
Adi Nugroho Jaxireaxi@yahoo.co.id| 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 57 


TUTORIAL KAMUS 


Membangun Kamus Dua Bahasa 


i edisi sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur database dan cara kerja 


kamus secara umum. Sudah kita bahas pula berbagai user interface, termasuk CLI 


dengan bahasa C dan shell script, Text user interface dengan shell script#dialog, 


dan GUI dengan shell script-Xdialog. Di edisi ini, kita akan membahas interface 


web dengan PHP. 


Seperti telah dibahas sebelumnya, database 
yang kita gunakan adalah sglite versi 3. PHP 
sendiri, yang sudah dengan dukungan akan 
sglite. Namun pada saat tulisan ini dibuat, 
versi sglite yang didukung adalah sglite 2.x 
(Salite 3 didukung melalui PDO Sglite). Agar 
bisa mengakses database sglite versi 3 den- 
gan mudah, kita perlu terlebih dahulu meng- 
instal modul php-sglite3. Setelah modul 
tersebut diinstal, barulah kita bisa masuk ke 
pembahasan source code. 

Semua contoh di tulisan ini diban- 
gun di atas sistem Zenwalk Linux 4.4.1, 
namun seharusnya bisa bekerja tanpa 
masalah di sistem lainnya. Versi Apache 
yang digunakan adalah 2.2.3, dan versi 
PHP yang digunakan adalah 5.2.0. Versi 
modul php-sglite3 yang digunakan adalah 
0.4. 


Instalasi php-sglite3 
Pertama-tama, download-lah terlebih dahulu 
modul php-sglite3 di http://sourceforge. 
net/project/showfiles.php?group id-150569. 
Setelah itu, lakukanlah langkah-langkah 
berikut ini: 
@ Ekstrak archive, dan masuk ke direktori 
hasil ekstrak 
$ tar zxvf sglite3-0.4.tgz 
$ cd sglite3-0.4 
@ Lakukanlah phpize dengan perintah 
berikut: 
$ phpize 
Configuring for: 


PHP Api Version: 20041225 


Zend Module Api No: 20060613 
Zend Extension Api No: 
220060519 
@ Lakukanlah konfigurasi dengan perintah 
berikut: 


$ ./configure 
coutput tidak ditampilkan» 


@ Lakukanlah kompilasi dengan perintah 
berikut: 


$ make 


Build complete. 
(It is safe to ignore warnings 
about tempnam and tmpnam). 
@ Lakukanlah instalasi dengan perintah 
berikut: 


# make install 


Sebagai catatan, bagi yang tidak ingin 
melakukan instalasi otomatis dengan 
perintah make install, kopikan saja file 
modules/sglite3.so ke direktori exten- 
sions PHP, dimana beberapa distro me- 
letakkannya di /usr/lib/php/extensions/. 

Apabila diperlukan, restart-lah web server 
Anda. 


Catatan untuk Script PHP 
Untuk bisa bekerja dengan modul php- 


sglite3, load-lah terlebih dahulu modul 
tersebut di awal script Anda, dengan perin- 
tah berikut ini: 

dl (“sglite3.s0"): 


nkamus-web.php 

Program web ini hanya membutuhkan satu 

file saja, yaitu nkamus-web.php, di mana 

source code-nya akan dibahas setelah ini. 

Ketika dijalankan, script akan menampilkan 

form dengan dua field yang bisa diisi/dipilih 

oleh user: 

@ search string, kata yang ingin dicari 
padanannya 

@ search language, bahasa yang dicari 


Seperti program-program sebelumnya, 
bahasa-bahasa yang tersedia juga akan di- 
baca dari database kamus. 

Setelah user menekan tombol translate, 
maka pencarian akan dilakukan. Apabila 
padanan kata ditemukan, maka akan di- 
tampilkan. Apabila tidak, No Result akan 
ditampilkan. 

Sebagai catatan, apabila user tidak me- 
masukkan kata yang ingin terjemahkan, 
maka halaman utama akan tetap ditampil- 
kan. 

Berikut ini adalah source code nkamus- 
web.php: 

sP 


dl (“sglite3.s0"): 


Sapp name - “nkamus"j 


58 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Sapp cmd - “nkamus-web.php" : 


Sapp version — "I.0.1”, 
Sapp author - "Noprianto" 


Sapp license NGPL" j 


Sapp website “http://www. 


noprianto.com/code.php" : 


Sapp dbfile - “/tmp/en-id.db"j 


$db - sglite3 open(Sapp dbfile) : 
Sres - sglite3 guery(sdb, “select 
langl desc,lang2 desc from info"): 
SI egittes teteh arcan Sres 
Slang!1 — S1 |'"langi dese'", 

Slang2 — $1|"lang? dese"I: 


Sres - sglite3 guery(sdb, “select 
count (“) as count from dictionary" ): 
SI eglite3 teteh arvayi|Sres) 5 


Sentry count — S1 “eount”I: 


echo 

chtml» 

chead» 

stitle»$app name version Sapp 
version«/title» 

«/head» 

«cbody» 

«b»$app name version $app version«/ 
bbcbrs 

(c) Sapp author, $app licensecbr» 
ca href-' $app website' »Sapp 
websitex/a»cbrscbr» 

Using database file $app dbfilecbr» 
Dictionary $langl «-» Slang2cbr» 
Contains Sentry count entriesebr» 
cbr 

chrs 

«cform action-' $app 
cmd?action-translate' method-'post' » 
ctable» 

SEA 

ctd»Search strings/td» 

stdscinput type-'text' name-'search | 
Se 

c/trs 

Era 

ctd»Search Languagex/td» 
std»cselect name-' search lang' » 
«option value-'1' »$Slangle/option» 
coption value-'2' »$lang2«x/option» 
«/select» 


c/trs 


wp 
i 


if ($ POST) 
( 

$search str - trim ($ 
ROSTI“seoten se 

Sseareh lang — trim (Is 
POSTI(“search lang”): 

if (Ssearch str I- " 35 Ssearch 
Tang IS) 

( 

Schoki 

ctrs 

ctd valign-'top' s»Resultx/td» 

ctd» 


“. 
i 


1f (Ssearch Jang —— "1”) 
t 
Sres - sglite3 guery(Sdb, 
“select lang1 ref from dictionary 
where langl-'$search str"), 
Sl — ego ketch artay |Sres) 
Seet - S1Ilangi ceri, 
if (Sref --— W) 
( 
Sres - sglite3 guery($db, 
“select lang2,lang2 ext from 
dictionary where lang1-' $search 
SEN 
SIP ag tes heten 


array ($Sres)j 


SresiN— Si Nanga 
res Nang eh 
) 
else 
( 


Sres — sglite3 guery (Sdb, 
“select lang2,lang2 ext from 
dictionary where lang1-'$ref'"), 

S1 — sglikes peten 


array ($Sres)j 


Sresi — SI "lang2"I: 
Sresa — SI "lang2 est' Ih 
) 
) 
else 
1£ (Ssearch lang —— 2”) 


| 
Sres - sglite3 guery (Sab, 
“select lang2 ref from dictionary 
where lang2-'Ssearch str"), 
SJ 5 sglite3 teteh array (Sres), 
Sref - SlI"lang2 ref": 
if (Sref -—— “") 


( 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL KAMUS 


ae. redhat 


WORK 
vivi WEBFARM 


RED HAT 
ENTERPRISE LINUX 5 


Now available ! 


INFOLINUX » 06/2007 59 


TUTORIAL KAMUS 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


nkamus version 0.0.1 
(c) Noprianto, GPL 
" : te 


Using database file /tmp/en-id.db 
Dictionary English «-» Bahasa Indonesia 
Contains 4 entries 


nkamus version 0.0.1 - Mozilla Firefox NX 


Search string 


Search Language | English 3 
Result car: 
mobil 


reset translate 


| Done 


Nkamus web menerjemahkan kata. 


$Sres - sglite3 guery(S$db, 
“select langl,langl ext from 
dictionary where lang2-' $search 
sea 

S1 - sglite3 fetch' 
array ($Sres)j 

Sresl - Slf'lang1'1: 

$res2 - SlI'langl ext'|j 


) 


else 
| 
$Sres - sglite3 guery(S$db, 
“select langl,langl ext from 
dictionary where lang2-'$ref'”), 
S1 - sglite3 fetch 
array ($Sres)j 
aon 5 SI Tangis 
$res2 - SlI'langl ext'|j 


) 
) 
In (Sresi—— 11) 
( 
echo “No Result”, 
) 
Clse 
( 
echo “$search str:sbr-", 
AN Sret) 
( 


echo “Ref: Srefcbr»", 


) 


echo “$res1lcbr»" 


echo “$res2cbr»" 


ecdaa 

str 
ctd»senbsp:«/td» 
ctd» 

CAMpubMeype ses eli 
value-' reset' senbsp: 
sinput type-'submit' value-'transla 
te' senbsp: 

c/tas 

c/tr3 

«/table? 

«/£orm 

«/body» 

«/html» 


“, 
i 


sglite3 close ($db): 


?5 


Kopikanlah script tersebut ke lokasi yang 


bisa diakses oleh user melalui web browser, 
misalnya di DocumentRoot web server. 


Rujuklah kepada dokumentasi web 


server Anda untuk informasi selengkap- 
nya. 

User kemudian dapat menjalankan 
script tersebut, dengan memberikan alamat 
berikut di web browser: 

http://«SERVER»/IkINFORMASI 
PATH TAMBAHAN |//nkamus-web.php 

Contoh: 

http://192.168.0.1/nkamus-web.php 


Penjelasan source code: 

@ Apabila diperlukan, rujuklah ke bagian 
pembahasan database di edisi sebelum- 
nya. 

@ Perhatikanlah variabel $app dbfile yang 
berisi path ke file database kamus. Di 
contoh ini, file database yang digunakan 
adalah /tmp/en-id.db. Ubahlah sesuai 
dengan konfigurasi Anda. 

@ File database, kemudian kita buka deng- 
an sglite3 open/(). Contoh: 

Sdb - sglite3 open(S$app dbfile): 

@ Selanjutnya, guery bisa diberikan dengan 
sglite3 guery(). Contoh: 

Sres - sglite3 guery(Sdb, “select 
langl desc,lang2 desc from 
info"): 

@ Untuk mendapatkan hasil guery select 
misalnya, kita bisa menggunakan 
sglite3 fetch array(). Contoh: 

S1 - sglite3 fetch array($res):j 

Slang1 - Sl|I'langl desc'|: 

Slang2 - $SlI'lang2 desc'|: 


@ Untuk menutup database, kita meng- 
gunakan sglite3 close). Contoh: 

sglite3 close ($db): 

@ Kita akan selalu menampilkan form 
HTML (dengan metode post, action ke 
nkamus-web.php?action-translate). 
Apabila kita mendapatkan $ POST 
dan user memasukkan informasi 
dengan benar, maka barulah kita 
mencari ke database. Logika program 
ini sama dengan contoh-contoh di 
edisi sebelumnya. 


Dengan selesainya pembahasan nkamus- 
web.php ini, kita sudah memiliki cukup 
banyak interface yang bisa digunakan oleh 
berbagai kalangan user. Aplikasi kamus ini 
masih terdapat kelemahan, baik di struktur 
database ataupun front end. Silakan di- 
kembangkan dan dibagi bersama, untuk 
kemajuan bersama. A 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


60 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL YAHOO! MESSENGER 


Membangun Yahoo! Messenger 


Sendiri 


ahoo! Messenger adalah salah satu instant messenging yang sangat terkenal di 


Internet. Yahoo! IM sendiri tersedia untuk hampir semua platform, mulai Windows, 


Mac, Unix/Linux, sampai perangkat handheld. Anda pun bisa membangun client 


Yahoo! Messenger sendiri, baik untuk dijalankan standalone ataupun untuk di-embed 


ke dalam aplikasi Anda. 


Dengan meng-embed fasilitas Yahoo! Instant 

Messenging ke dalam aplikasi, Anda bisa 

mengintegrasikan aplikasi yang Anda bangun 

dengan fasilitas komunikasi dengan pengguna 

Yahoo!. Selain itu, kalaupun Anda membang- 

un untuk sekedar iseng, riset ataupun tujuan 

lainnya, selalu menarik untuk menghadirkan 
instant messenging client a la Anda sendiri. 
Client Yahoo! Messenger akan kita bang- 

un dengan pustaka libyahoo2, yang bisa di- 

download dari website-nya, http://libyahoo2. 

sourceforge.net/. Sebagai pustaka untuk Ya- 
hoo!, libyahoo2 datang cukup lengkap deng- 
an beberapa fitur berikut ini: 

@ Pengiriman pesan yang mendukung 
UTF8 dan typing notification. 

@ Penanganan buddy (add, remove, change 
group, ignore, unignore, reject, status up- 
date, group rename, dan search). 

@ Mendukung Yahoo! Address Book. 

@ Pengubahan status. 

@ Mendukung Conference (new conference, 

join, invite member, decline join, leave con- 

ference, dan send message). 

@ Mendukung Yahoo! Chat (list chatroom, 

oin/leave chatroom). 

@ Mendukung webcam (melihat webcam 


—. 


orang lain, broadcast gambar webcam). 
@ File Transfer (send/receive melalui server 
file transfer Yahoo, ataupun menerima 


file langsung dari client lainnya). 
@ Notifikasi e-mail. 
@ Identity. 


Yang tidak didukung adalah Voice mes- 
sage dan Imvironment. 

Beberapa aplikasi IM yang memanfaat- 
kan libyahoo2 adalah: ayttm, everybuddy, 
Fire, KYIM, Yahoo pager, Oazoo, Freehoo, 
Miranda, dan Center ICO. Libyahoo2 sen- 
diri merupakan turunan modul Yahoo dari 
Gaim. 

Untuk menggunakan libyahoo2, down- 
load-lah terlebih dahulu pustaka tersebut 
dari website-nya. Sampai tulisan ini dibuat, 
versi terbaru libyahoo2 adalah 0.7.5, yang 
dirilis pada 8 Agustus 2004. 

Program yang akan kita bangun, nsim- 
pleyahoo, adalah program IM yang sangat 
sederhana, yang memiliki fitur: 

@ Dapat menampilkan daftar buddy. 

@ Dapat menerima pesan instan. 

@ dapat menampilkan notifikasi pengeti- 
kan. 

@ Dapat mengirim pesan ke buddy. 

@ Berjalan pada text terminal. 


Sebagai catatan, nsimpleyahoo dibangun 
di atas sistem Zenwalk Linux 4.4.1, libya- 
hoo2 versi 0.7.5 dan GCC versi 3.4.6. 


Instalasi 
Lakukanlah langkah-langkah berikut ini 
untuk instalasi libyahoo2: 
@ Ekstraksi arsip, dan masuk ke direktori 
hasil ekstrak: 
$ tar jxvf libyahoo2-0.7.5.tar. 


bz2 

$ cd libyahoo2-0.7.5 
@ konfigurasi: 

S ./configure -prefix-/usr 
@ kompilasi: 

$ make 
@ instalasi (sebagai root): 


# make install 


Catatan Penting 


Pustaka ini mewajibkan kita untuk mengim- 
plementasikan semua callhack yang terdapat 
pada file yahoo2 callbacks.h di direktori src 
relatif terhadap direktori arsip. Untungnya, 
semua parameter dan penjelasan juga diser- 
takan di file tersebut. Fungsi-fungsi tersebut 
harus kita implementasikan, walaupun 
tidak berisikan apa-apa. Apabila kita tidak 
melakukannya, kesalahan akan terjadi pada 
saat linking. 

Dengan demikian, pada pembahasan 
source code, Anda akan melihat puluhan 
fungsi yang tidak memiliki isi. 

Catatan penting lainnya adalah kita akan 
menggunakan header-header berikut: 

yahoo2.h 
yahoo2 callbacks.h 


Source Code 

Pustaka ini datang dengan satu client, 
di mana source codenya tersimpan pada 
file src/sample cdlient.c (membutuhkan 


yahoo util.c dan yahoo util.h), relatif ter- 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 61 


TUTORIAL YAHOO! MESSENGER 


hadap direktori arsip. Namun, sample cli- 
ent.c tersebut sangat besar dan rumit. 
Penulis mengambil fungsi-fungsi utama 
(yang dibutuhkan untuk aplikasi kita) dari 
source code tersebut (pada kenyataannya, 
fungsi-fungsi tersebut umumnya siap pak- 
ai, apabila diperlukan, kita bisa melakukan 
modifikasi). Karena source code tersebut 
dilisensikan secara GPL, maka source code 
yang dibahas di tulisan ini pun dilisensi- 
kan GPL. Begitupun jika Anda membangun 
aplikasi berbasiskan source di tulisan ini, 
ataupun dari sample dlient.c. 

Berikut ini adalah source code nsim- 
pleyahoo.c: 

/x 

« nsimpleyahoo.c 

x very simple yahoo client 

“ based on sample client.c from 

libyahoo2 

x stripped down version 

« plus some mods. 

# nop, 2007, GPL. 

« http://www.noprianto.com/code.php 

2 


include cstdio.h» 
include cstdlib.h» 
include «string.h» 
include ctime.h» 
include cerrno.h» 
include cnetdb.h» 
include csys/types.h» 
include «sys/socket.h» 
include cnetinet/in.h» 
include carpa/inet.h» 


include «yahoo2.h» 


include xyahoo2 callbacks.h» 


define FREE (x) alis (3) 
(free(x), x-NULL:) 

define y new0 (type, n) (type 
“)calloc((n), sizeof (type)) 


define print messagel(x) ( printf x, 


pin ni 


static char “local host - NULL: 


typedef struct 

( 
char yahoo idI2551: 
char password 255): 
ale Alto 
int fd: 


int status: 


char “msg: 


| yahoo local account: 


typedef struct 
( 
char yahoo id(2551: 
char name (2551: 
int status: 
int away, 
char “msg: 
char group (2551: 


| yahoo account: 


static yahoo local account “ ylad - 
NULL: 
static YList “ buddies - NULL, 


struct connect callback data 
( 
yahoo connect callback callback:j 
void “ callback data: 
int 1d: 
imtmbagi: 


lia 


YList “connections - NULL: 


struct conn 
( 
alias Meelgjh 
Ind 
Intsid 
yahoo input condition cond: 
void “data: 
int remove: 


Ia 


static int connection tags-0: 


static char “ get buddy name (char 
22 yatel)) 
| 
YList « b, 
for (b - buddies,: b: b - b-»next) 
( 
yahoo account “ ya - b-»data: 


if (!strcmp(yid, ya-»yahoo id)) 


return ya-»namek&&“ya-»name?ya-»name : 


ya-»yahoo idj 


) 


return yidj 


void ext yahoo status changed(int 


id, char “who, int stat, char “msg, 
int away) 
( 
yahoo account “ ya-NULL: 
YList &« bj 
for(b - buddies: b: b - b-»next) 
t 
if (!strcmp(( (yahoo account “)b- 
»data)-»yahoo id, who)) 
t 
ya - b-»dataj 
break, 
) 
) 


print message( (“ss ($s) Isdl", 


ya?ya-»name:who, who, stat) 


void ext yahoo got buddies(int id, 
YList “ buds) 
( 
while (buddies) 
1 
FREE (buddies-»data) : 
buddies - buddies-»next: 
if (buddies) FREE (buddies-»prev): 
) 
forl(, buds: buds - buds-»next) 
( 
yahoo account “ya - y new0(yahoo 
account, 
struct yahoo buddy “bud - buds- 
»dataj 
strncpy(ya-»yahoo id, bud-sid, 
2 
if (bud-»real name) strncpy(ya- 
»name, bud-»real name, 255): 
strncpy (ya-»group, bud-»group, 
255): 
ya-»status - YAHOO STATUS 
OFFLINE, 
buddies - y list append(buddies, 
ya): 


void ext yahoo got im(int id, char 
“who, char “msg, long tm, int stat, 
“ntu t3) 
( 

char tumsg - msg: 

1f(stat —— 2) return: 

if (!msg) return: 


who - get buddy name (who) : 


62 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


if (tm) 


( 


char timestr (2551) 


strncpy(timestr, ctime( (time t 


“)&tm), sizeof (timestr)): 


timestrIstrlen(timestr) - 1) - 
NOtp 
print message ((“IOffline message 


at $s from $sJ: $s", timestr, who, 
umsg)) 


) 


else 
( 
if (!strcemp(umsg, “xding»")) 
en (ON 
print message( (“Ss: Ss", who, 
umsg)) 


) 


if (utf8) FREE(umsg): 


void ext yahoo typing notify(int id, 
char “who, int stat) 
( 

if (stat) print message( (“ss is 


Eypung 1 Wno)Ns 


void yahoo logout () 


( 


if (ylad-sid c- 0) return, 


yahoo logoff (ylad-»id): 
yahoo close (ylad-»id): 


ylad-»status - YAHOO STATUS 
OFFLINE 
ylad-sid - 0j 


print message( (“logged out")): 


void ext yahoo login(yahoo local 
account “ ylad, int login mode) 


( 


ylad-sid - yahoo init with 
attributes(ylad-»yahoo id, ylad- 
»password, “local host", local host, 
“pager port", 23, NULL): 

ylad-»status - YAHOO STATUS 


TUTORIAL YAHOO! MESSENGER 


OFFLINE: 
yahoo login(ylad-»id, login mode): 


void ext yahoo login response (int 
1d intesuce, Neha usi!) 
( 

if (succ -- YAHOO LOGIN OK) 

| 

ylad-»status - yahoo current 
status (id): 


print message ( (“Login OK.")): 


return: 
) 
else if (succ -- YAHOO LOGIN 
PASSWD) 
| 
print message ( (“Wrong 
password.”)): 


) 


else if (succ -- YAHOO LOGIN LOCK) 


( 


print message ((“Account locked. 


Please visit 5s", url)), 


) 


if (fatal) yahoo logout (): 


int ext yahoo add handler(int id, 
int fd, yahoo input condition cond, 
void “data) 
( 

struct conn “c - y new0(struct 
Tconn ea 

C-»tag - ##connection tags: 

GE 1dk— id 

c-»fd - fdj 

G-»cond - condj: 


c-»data 


data: 


connections - y list 


prepend(connections, ec): 


meburnNca bag, 


void ext yahoo remove handler(int 
id, int tag) 
( 

YList “1, 

sol connecetons win 


y list next (1)) 


else if (succ -- YAHOO LOGIN 

DUPL) 

( 

print message ((“Duplicate 
Ikatan ANA 

) 

else if (succ -- YAHOO LOGIN SOCK) 

( 

print message ((“Server closed 


the socket.”)): 


) else 
( 
print message ((“General 


Error NN: 


) 


ylad-»status - YAHOO STATUS 
OFFLINE: 


yahoo logout () : 


) 


void ext yahoo error(int id, char 
“err, int fatal) 
kpn stdout, Yahoo Error 
pn stdout Mn er 


Ep rints(/stdout MN ni 


( 


struct conn “c - I-»data: 
an (ea —— raj) 
Gene — lp 


return, 


static void connect complete (void 
“data, int source, yahoo input 
condition condition) 
( 

struct connect callback data “ccd 
- data, 

int error, err size - 


sizeof (error): 


ext yahoo remove handler(0, ccd- 
»tag): 

getsockopt (source, SOL SOCKET, 
SO ERROR, &error, (socklen t “)serr 


size): 


if (error) 


( 


Close (source): 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 06/2007 63 


TUTORIAL YAHOO! MESSENGER 


sara — sil 


) 


ccd-»callback (source, error, ccd- 
scallback data): 
FREE (ccd) : 


void yahoo callback(struct conn tc, 
yahoo input condition cond) 
( 

antre, 

char buff (1024J-(ol: 

ana (Ce on NO) 

t 

connect complete (c-»data, c-»fd, 


cond) : 


silse 


if (cond & YAHOO INPUT READ) ret 
z yahoo read ready(c-»id, c-»fd, c- 
»data): 

if (ret»0 && cond & YAHOO INPUT 
WRITE) ret - yahoo write ready(c- 


sid, c-sfd, c-»data): 


tele Menpan (bu, 
sizeof (buff), “Yahoo read error 


(Sd): $s", errno, strerrorlerrno)): 


else 
te Nsp buy 
sizeof (buff), “Yahoo read error: 


Server closed socket"): 


2 5bussi0)/ Nori 
message ( (buff)): 


) 


int ext yahoo connect async(int id, 


callback callback, void “data) 
( 
struct sockaddr in serv addr:j 
static struct hostent “server: 
int servfdj, 
struct connect callback data “ 
ce 


int error, 


if (! (server - gethostbyname (host))) 


errno-h errno: 


return -1j, 


char “host, int port, yahoo connect 


if ((servfd - socket (AF INET, SOCK 
STREAM, 0)) « 0) 


( 


return -1, 


) 


memset (&serv addr, 0, sizeof (serv 
addr)): 

serv addr.sin family - AF INET, 

memcpy (&serv addr.sin addr.s addr, 
“server-sh addr list, server-»h 
length) : 


serv addr.sin port - htons (port): 


error - connect (servfd, (struct 
sockaddr “) &serv addr, sizeof (serv 


addr)): 


if (lerror) 
t 
callback (servfd, 0, data), 
KEbUrnND 
) 
else if(error -- -1 && errno -- 
EINPROGRESS) 
t 
ecd'— callocl(1, sizeor (struct 
connect callback data)): 
ccd-»callback - callback, 
ccd-»callback data - data: 


ccd-sid — id: 


ccd-»tag - ext yahoo add 
handler(-1, servfd, YAHOO INPUT 
WRITE, ccd): 

reLutnNced tag, 


) 


Slse 


( 


if (error -- -1) 
( 
) 


Close (servfd): 


return -1, 


) 


static void local input callback(int 


source) 

( 
char line(1024J - (Oo): 
char cmdI641 - (oj: 


char datal9601 - (fo): 


char yaccount (255) - (ol: 
char message17051 - (Oo): 


LA Ende, 


chance 
10 c—0): 
do 


( 
if (read(source, &c, 1) «- 0) 
CN: 
if(c -- “Nr") continue, 
if(c -- ““Nn') break, 
ee Wa!) 
( 
TB) 
continue: 


SS Nose 


lineli4w4| - c: 
line(il-'No': 

) 

| while (ic1023 && c !- Wn')j 


if (lineIol) 


t 
for (i-0: icstrlen (line): i4#) 


ae (lego 15 SY) 


cmd(il - linelil: 


break: 
) 
) 
cmd(il - 0: 
Irora (av — ayanolese, Al — Ya ag 
strlen(line) : it, j4tt) 


( 


data IM-Anelih 


) 


dataMIMENOr 
if (strcmp(cmd, “keepalive”) -- 0) 
t 

print message ((“5» Sending keep 


alive command” )) : 
yahoo keepalive(ylad-»id):j 
) 
else if (strcmp(cmd, “im") -- 0) 


( 


64 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


for (i-0: i « strlen (data): 


1 dataiMN AN 


( 


yaccount li) - 


datalil: 


) 


vaccoungIMn Or 


TOL (IM nd MO senen 
(data): 144, jtt) 


( 


message (jl - datalil: 
) 
message ljl - 0, 
print message ((“Sending IM to 


$s", yaccount)): 
yahoo send im(ylad -» id, NULL, 
yaccount, message, 0): 


) 


else 
( 
print message ( (“Unknown 
command.”)) : 
) 
) 


int main(int argc, char “ argvill) 
( 

int status: 

int log level: 

anda 

Tatel jet alejo, Mofeneiah 

struct timeval tv, 

int fd stdin - fileno(stdin): 


YList “1l-connections: 


ylad - y new0d(yahoo local account, 


Th 


joabatsi (“Yelnoa Ica “Yg 
scanf (“$s", ylad-»yahoo id): 
printf (“Password: “)j 
scanf (“$s", ylad-»password) : 


pnenbanai (N 0 


TUTORIAL YAHOO! MESSENGER 


ext yahoo login(ylad, YAHOO 
STATUS AVAILABLE): 


while (1) 


FD ZERO (&inp) 

FD ZERO (&outp) : 

FD SET(fd stdin, &inp):j 
tv.tv sec-l, 


tv.tv usec-0j 


fd-0: 


for(l-connections: l: ) 
struct conn “c - I-»dataj 
if (c-»remove) 


( 


Yitalete SalS 3 Jlatsie merasa (Ul) p 


connections - y list remove 


link(connections, 1): 
ya dlnsis aease AL ul) 8 
free(c): 


ne 


else 


if (c-»cond & YAHOO INPUT 
READ) FD SET(c-»fd, &inp)j 

if (c-»cond & YAHOO INPUT 
WRITE) FD SET(c-»fd, &outp): 

1nd et Md ed, 


1 - y list next(l): 


select(lfd # 1, &inp, &outp, 
NULL, &tv): 


1f (FD ISSET(fd stdin, &inp)) 
local input callback (0): 


To connect ens ln 
y list next (1)) 
t 
Sstructysconn se data 


if (c-»remove) continue: 


if (FD ISSET(c-»fd, &inp)) yahoo 


callback (c, YAHOO INPUT READ) : 
if (FD ISSET(c-»fd, &outp)) 
yahoo callback (c, YAHOO INPUT 
WRITE) : 


) 


while (connections) 


YList “tmp - connections: 
struct conn “ c - connections- 
»data, 
Close (c-sfd) : 
FREE (ec): 
connections - y list remove 
link (connections, connections) : 
yelse (emp) 
) 
yahoo logout (): 
FREE (ylad) : 


return 0: 


in sexeyahoomlogj(chassitme) 


( 
) 


int ext yahoo connect (char “host, 
int port) 

( 

) 

void ext yahoo got cookies(int id) 
( 

) 

void ext yahoo got ignorel(int id, 
YList “ igns) 

( 

) 


void ext yahoo rejected(int id, char 


“who, char “msg) 


void ext yahoo contact added(int id, 


char “myid, char “who, char “msg) 


void ext yahoo game notify(int id, 


char “who, int stat) 


void ext yahoo mail notify(int id, 


char “from, char “subj, int cnt) 


void ext yahoo got webcam image (int 
id, const char “who, const unsigned 
char “image, unsigned int image 
size, unsigned int real size, 
unsigned int timestamp) 

( 

) 


void ext yahoo webcam viewer(int id, 
char “who, int connect) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 06/2007 65 


TUTORIAL YAHOO! MESSENGER 


void ext yahoo webcam closed(int id, 
char “who, int reason) 

( 

) 


void ext yahoo webcam data 


reguest (int id, int send) 

( 

) 

void ext yahoo webcam invite(int id, 
char “from) 

( 

) 


void ext yahoo webcam invite 


reply(int id, char “from, int 
accept) 

( 

) 

void ext yahoo system message (int 
id, char “msg) 

( 

) 

void ext yahoo got file(int id, char 
“who, char turl, long expires, char 
“msg, char “fname, unsigned long 
fesize) 

( 

) 

void ext yahoo got identities (int 
ikal, MAransie S2 areisi)) 


( 


void ext yahoo chat yahoologout (int 
id) 


( 


void ext yahoo chat yahooerror(int 
id) 

| 

) 


void ext yahoo got search result(int 


1d Int tound Mint start, MintNtotall, 
YList “contacts) 

( 

) 

void ext yahoo got conf invite(int 
id, char “who, char “room, char 
“msg, YList “members) 

( 

) 

void ext yahoo conf userdecline (int 
id, char “who, char “room, char 
“msg) 

( 

) 


void ext yahoo conf userjoin(int id, 


char “who, char “room) 

void ext yahoo conf userleave (int 
id, char “who, char “room) 

void ext yahoo conf message(int id, 
char “who, char #room, char “msg, 


int utf8) 


void ext yahoo chat cat xmi(int id, 


char “xml) 


void ext yahoo chat joinl(int id, 
Char “room, char “ topic, YList 
“members, int fd) 

| 

) 

void ext yahoo chat userjoinl(int id, 
char “room, struct yahoo chat member 
who) 

| 

) 

void ext yahoo chat userleave(int 
id, char “room, char “who) 

| 

) 

void ext yahoo chat message(int id, 
char “who, char #room, char “msg, 
int msgtype, int utf8) 

| 

) 

Lakukanlah kompilasi dengan perintah 
berikut: 

$ gcc -o nsimpleyahoo nsimpleyahoo. 
-1lyahoo2 

Setelah itu, jalankanlah program kita 
dengan perintah berikut: 

$ ./nsimpleyahoo 
Yahoo Id: 

Sebagai catatan, pada saat memasukkan 
password, apa yang diketikkan akan terlihat. 
Lihatlah sample client.c untuk menjadikan- 
nya tidak terlihat. 


Ketika login sukses dilakukan, semua 
buddy aktif akan ditampilkan, lengkap 
dengan kode yang ditulis di dalam kurung 
siku. Kode 0 berarti available. Untuk kode 
selengkapnya, lihatlah pada file src/ya- 
hoo2 types.h. 


Apabila ada buddy yang sedang menge- 


tik pesan untuk kita, sebuah notifikasi akan 
ditampilkan, dan apabila ada pesan masuk, 
akan ditampilkan juga langsung. 

Untuk mengetikkan pesan, berikanlah 
format perintah berikut ini: 

imcspasi»xyahoo id 
tujuan»xspasi-xpesan» 

Agar sesi yahoo! kita dianggap tetap 
aktif, berikanlah perintah berikut ini setiap 
beberapa saat tidak ada aktivitas: 

keepalive 
Perintah-perintah tersebut adalah kreasi 
penulis sendiri. Kreasikan sendiri pula 
perintah yang ingin Anda gunakan. 


Informasi Selanjutnya 

@ Kita mengimplementasikan semua call- 
back, dan ketika suatu event terjadi, call- 
back yang bersesuaian yang dijalankan. 
Rujuklah selalu ke file src/yahoo2 call- 
backs.h untuk informasi selengkapnya. 
Semua dijelaskan dengan cukup baik di 
file tersebut. 
@ Bacalah file README yang disertakan 
untuk alur kerja, dan fungsi-fungsi yang 


bisa digunakan. 
@ Sekali lagi, bacalah kedua file tersebut 
dengan sangat teliti. Penulis menghabis- 
kan waktu cukup lama untuk debug, hanya 
karena tidak membaca dengan teliti. 

@ Ketika login selesai dilakukan, callback 
ext yahoo login response akan dijalan- 
kan. Pada saat itu, daftar buddy belum 
tersedia. Kita harus menunggu ext ya- 
hoo got buddies dan ext yahoo got 
cookies. 


@ Untuk notifikasi pengetikkan, callback 
ext yahoo typing notify akan dijalan- 
kan, ketika event terjadi. 

@ Ketika kita menerima IM, callback ext 
yahoo got im akan dijalankan. 

@ Untuk mengirim pesan, kita menggunak- 
an fungsi yahoo send im. 


@ Untuk memberitahu server bahwa kita 
masih aktif, gunakan fungsi yahoo kee- 
palive. Pada aplikasi sesungguhnya, ini 
seharusnya dilakukan otomatis. 

lebih 

bacalah file src/sample client.c 


@ Untuk pengembangan lanjut, 


Sampai di sini, Anda sudah memiliki 
Yahoo!Messenger Anda sendiri. Menarik 
bukan? Silakan kembangkan lebih lanjut, 
sesuai keinginan Anda! A 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id 


66 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL LINUX LIVE SCRIPT 


utorial singkat ini akan membahas bagaimana menjadikan sistem Linux yang Anda 


gunakan menjadi Linux Live, yang dapat berjalan langsung dari CD. Dengan demikian, 


Anda dapat membawa sistem Linux Live Anda ke manapun. Tentu saja, ini berarti Anda 


dapat bekerja atau menikmati komputer dengan Linux, di manapun Anda berada. 


Seperti kita ketahui bersama, Linux mendu- 
kung sistem live CD, sehingga dapat dijalan- 
kan langsung dari CD, tanpa harus diinstal 
erlebih dahulu ke harddisk. Kemampuan ini 
sangatlah membantu, di antaranya untuk 
mempromosikan Linux kepada masyarakat 
uas yang sudah mendengar tentang Linux, 
namun belum berani/memiliki kesempa- 


an untuk menginstal Linux di komputer 
mereka masing-masing. 

Beberapa waktu yang lalu, salah satu 
distribusi Linux LiveCD yang sangat populer 
adalah Knoppix. Sampai-sampai, banyak 
sekali distribusi Linux Live yang dikem- 
bangkan dari Knoppix. Setelah puas dengan 
CD, Knoppix pun dapat pula dijalankan dari 
DVD. Versi CD sendiri, walaupun hanya 
mampu menampung 650 MB, isinya telah 
dikompres terlebih dahulu, sehingga isi 
sesungguhnya bisa sampai sekitar 2 GB. 
Dengan DVD berukuran 4 GB, Knoppix 
memiliki hampir semua aplikasi populer 
Linux/open source yang terinstal di DVD, 
dan siap digunakan. 

Seperti disebutkan sebelum, dengan 
membawa Linux LiveCD, Anda bisa bekerja 
di manapun, selama komputer tersebut 
memiliki CD-ROM drive, dan memiliki spe- 
sifikasi yang cukup tinggi untuk menjalan- 
kan Linux Live CD yang Anda bawa. 

Sekarang, bagaimana kalau Linux Live 
yang Anda bawa bukanlah Knoppix, atau 
Puppy Linux, atau distribusi-distribusi lain- 
nya? Bagaimana kalau Linux Live yang Anda 
bawa adalah sistem Linux yang terinstal 


di komputer Anda, yang telah berisikan 
sejumlah aplikasi pilihan Anda? Tentulah 
akan sangat menarik. Selain itu, kalau Anda 
menggunakan aplikasi yang tidak lazim 
ditemukan di berbagai Linux LiveCD, Anda 
etap bisa bekerja tanpa harus kerepotan 
melakukan instalasi aplikasi tersebut, setiap 
kali Anda berpindah komputer. 

Untungnya, pembuatan Linux LiveCD 
berdasarkan sistem Anda tidaklah rumit un- 
uk dilakukan. Tutorial ini akan membahas 


angkah-langkah untuk membuat Linux 
LiveCD Anda sendiri. 


1. Siapkan Sistem Anda 

Langkah pertama adalah langkah yang 
paling penting. Installah distribusi Linux 
favorit Anda ke harddisk. Aturlah agar Anda 
hanya memasukkan program-program yang 
paling penting saja, sehingga berukuran 
maksimal lebih kurang 2 GB. 

Anda bebas untuk menginstal distri- 
busi Linux apapun, hanya disarankan un- 
tuk menggunakan distribusi Linux dengan 
kernel 2.6 (sangat umum ditemukan pada 
distribusi Linux yang dirilis lebih kurang 
mulai tahun 2004). Developer Linux Live 
Script merekomendasikan  Slackware, 
namun tentu saja distribusi ini bukanlah 
persyaratan. Penulis menggunakan sistem 
Linux Zenwalk 4.4.1. 

Instalasi distribusi Linux berada di 
luar cakupan tulisan ini. Rujuklah kepada 
dokumentasi distribusi Linux yang Anda 
gunakan. 


2. Dukungan aufs dan sguashfs 
(opsional sguashfs-Izma) 

Linux LiveCD yang kita bangun adalah 
Linux Live yang modern, yang melibat- 
kan penggunaan aufs (Another Union File 
System), dan Sguashfs (opsional sguashfs 
dengan dukungan kompresi LZMA). 


Menggunakan Precompiled Kernel 
Bagi Anda yang menggunakan distro slack- 
ware atau turunannya, Anda bisa mem- 
pergunakan kernel yang dibangun oleh 
developer Linux Live Script, yang sudah 
mendukung kedua filesystem tersebut. 
Download-lah di: ftp://ftp.slax.org/Linux- 
Live/kernels/2.6.20/linux-2.6.20-1486-1.tgz. 
Pengguna slackware dan turunannya bisa 
melakukan instalasi dengan installpkg. 

# installpkg linux-2.6.20-1486-1.tgz 


Tidak Menggunakan Precompiled Kernel 

Bagi Anda yang tidak ingin menggunakan 

precompiled kernel, Anda dapat memilih 

untuk melakukan kompilasi sendiri modul 

kernel untuk aufs dan sguashfs (opsional 

sguashfs-Izma). Pastikan Anda memiliki 

kernel source terkonfigurasi, dan semua tool 

yang dibutuhkan untuk kompilasi. Pastikan 

Anda menggunakan kernel 2.6.20, atau 

yang lebih baru untuk patch sglzma. 

@ instruksi untuk instalasi aufs bisa di- 
dapatkan di http://aufs.sourceforge.net/. 

@ sguashfs bisa didapatkan di http:// 
sguashfs.sourceforge.net/. Bacalah file 


INSTALL yang terdapat dalam arsip. 


68 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL LINUX LIVE SCRIPT 


Linux Live for CD & USB - Mozilla Firefox - OX 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


-»-@ (GIS httputwwwlinuxciive.org/ 


Islp) (a-Icooote 


Linux Live scripts 


the ultimate way to bring your linux to life 


O & 2 


howtos 


(c) 2007 Tomas M. (www.slax.org) - I will be happy for all feedback, mail me! 


download 


changes 


Done 


Situs web Linux Live Script. 


@ Sguashfs-lzma bisa didapatkan di http:// 
www.sguashfs-Izma.org/. Bacalah juga file 
http://www.sguashfs-lzma.org/dl/sglzma. 
txt. 


Sampai di sini, pastikan kernel Anda su- 
dah mendukung semua yang dibutuhkan: 
@ Dikompilasi ke kernel (built in). 

@ cxt2 (CONFIG EXT2 FS-y). 


@ tmpfs (CONFIG TMPEFS-y). 
@ ramdisk (CONFIG BLK DEV 
RAM-y). 
@ initrd (CONFIG BLK DEV 
NITRD-y). 
@ Dikompilasi ke kernel atau dijadikan 
modul kernel. 
@ loop. 
@ isofs. 
@ Modul Aufs dan Sguashfs. 
@ aufs. 


@ sguashfs (sglzma dan unlzma). 


3. Download dan Instal Linux Live 
Script 
Linux Live Script bisa di-download di ftp:// 
ftp.slax.org/Linux-Live/linux-live-6.0.7.tar. 
gz . Setelah itu, ekstraklah ke /tmp dengan 
perintah: 

SI irens kesp lahmibssilanya 90 JA ita ssjra 

$ mv linux-live-6.0.7/.config /tmp/ 

$ mv linux-live-6.0.7/s /tmp/ 

S rmdir linux-live-6.0.7 

Sebagai catatan, Linux Live Script di- 

bangun oleh Tomas Matejicek, yang juga 
merupakan developer SLAX. 


4. Pembuatan Sistem Linux LiveCD 
Sistem Linux LiveCD siap untuk diban- 
gun. Login-lah sebagai root, dan berikanlah 
perintah berikut ini: 

# cd /tmp/ 

# ./build 


Changing current directory to /tmp 
Name of your live distro (hit enter 
for mylinux|: 

Isikanlah dengan nama live distro yang 
Anda inginkan, dan tunggulah proses beri- 
kutnya sampai selesai. Tulisan ini akan 
menggunakan nama default. Catatlah direk- 
tori temporary pembuatan (contoh di dalam 


tulisan ini adalah /tmp/live data 1799). 
Linux Live scripts were installed 
successfuly in / 

Enter path for the kernel you'd 
like to use (hit enter for /boot/ 


vmlinuzl : 


5. Membangun ISO 


Masukanlah ke direktori temporary yang 
sudah Anda lihat, dan ingat pada langkah 
sebelumnya (contoh di dalam tulisan ini 
adalah /tmp/live data 1799). 
# cd /tmp/live data 1799/ 
# cd mylinux/ 
# ./make iso.sh 
TargetsisOnaleinameNI Ni ken teratot 
Soha /NGwA Latte alatoy 1 
Masukkanlah path ke file ISO yang Anda 
inginkan (tulisan ini akan menggunakan 
path default 
buatan ISO berlangsung. 
Setelah file ISO selesai dibangun, Anda 
bisa membakarnya ke CD dengan cdrecord/ 


dan tunggulah proses pem- 


wodim. Rujuklah ke dokumentasi cdrecord/ 

wodim untuk informasi selanjutnya. 
Setelah CD selesai dibakar, Anda pun 

kini memiliki Linux LiveCD milik Anda 


sendiri. Anda bisa mempromosikannya 
kepada rekan Anda yang lain, sambil mem- 
bawanya ke mana-mana (berjaga-jaga, apa- 
bila sewaktu-waktu diperlukan). Selamat 
mencoba! A 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


G-90-0 (O & httpwww.slax.org/ 


Its gdb, but 10x better 


www.undo-software.com 


a testimonials 


» Your support 
http://www.slax.org/?lang—id 


plug-in makes gdb step backwards For Help and advice - Visit us Now! 


» home 3 Welcome enar.ca.co.de.el.eo,es,tr.hulidjit,nl.no,plpi.ro,ru.sl.Iriw 

2 Screenshots 

a load SLAX is fast and beautiful Linux operating system which fits on small (3.14”) CD-ROM disc. It 
runs directly from the CD (or USB) without installing. The Live CD described here is based on 

» modules the Siaokware Linux distribution and uses Unfication File System (also known as unionis), 

2 changelog allowing read-only flesystem to behave as a writabie one, saving all changes to memory. 

 reguirements 

2 cheatcodes 2 Why 

» features 

a todo list 4 Imagine the abilty to boot your favorite Linux distribution whether you are at home, at school, or 
at work. Imagine walking on the street and carrying the onYy thing you needed in ife - the 8cm 


» Iypomnus Y compact disk with your Live Linux CD. Woukint you want to experience such a feeling? :) 

2 documentation 

» webconfig “How 

« forum When your computer boots Irom the LiveCD, the first step Is loading the kernel image (vmiinuz). 

» guestbook Alter this, a 4 MB ramdisk is created in the computers RAM. The rootdisk Image (initrd.gz) is 

» newsletter 3 Ihen unpacked into t and mounled as a root fiesystem, Large directories (lke /usr) are 

2 support mounted directly irom the CDROM, 

a contact a Bugs 

» developers 

2 blog Lam sti learning and | don't know everylhing. If you find a bug or if SLAX does not work on your 

2 get pala computer, contact me and IM try to fox it. I you have some inleresting idea or if you know how to 
“do things better than I did, tellme about it. | appreciate all kinds of feedback. 


“ Hco|GI , Google 


Ads by Google 


Situs web SLAX 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 06/2007 69 


TUTORIAL VMWARE SERVER 


Virtualisasi Komputer 


Menggunakan VMware Server 


Salah satu tren aplikasi yang sedang ramai 
dibicarakan akhir-akhir ini adalah aplikasi vir- 
tualisasi. Konon kabarnya, kerja sama yang di- 
lakukan antara Microsoft dengan Novell salah 
satunya adalah untuk meningkatkan kemam- 
puan aplikasi virtualisasi di antara produk 
Microsoft dan Novell. 

Kabar terbaru mengenai virtualisasi juga 
datang dari Red Hat. Keterlambatan rilis ter- 
baru Red Hat 5.0, yang menyebabkan versi ini 
baru dirilis pada bulan Maret 2007 yang lalu, 
juga dikarenakan pihak Red Hatingin mening- 
katkan fitur dan integrasi aplikasi virtualisasi 
dengan menggunakan aplikasi Xen. 

Banyak hal yang dapat Anda lakukan 
dengan menggunakan aplikasi virtualisasi. 
Beberapa keuntungan menggunakan aplikasi 
virtualisasi diantaranya: 

@ Mempermudah pembuatan software dan 
development testing. 

@ Menghemat biaya pembelian hardware. 

@ Testing dan disaster recovery server. 


Pada platform Linux, sudah terdapat 
beberapa aplikasi virtualiasasi yang bersifat 
free dan powerful. Mulai dari User Mode 
Linux (UML), Xen, Gemu, VMware, dan 
Virtual Box. Khusus untuk VMware, saat ini 
sudah terdapat VMware Server yang dapat 
kita gunakan secara free. Fitur yang ter- 
dapat pada VMware Server, hampir serupa 
dengan VMware Workstation. Bahkan hasil 
pembuatan virtual machine yang tercipta dari 
VMware Server, dapat juga dijalankan oleh 
produk VMware yang lainnya. 


untuk membuat virtual PC. 


Persiapan 

Sebelum menggunakan VMware Server, ada 

beberapa persiapan yang harus dilakukan: 

1. Instalasi Linux. 
Tutorial ini dibuat dengan menggunakan 
distro Debian 4.0 sebagai bahan uji coba- 
nya. Namun dengan sedikit penyesuaian, 
tutorial ini dapat juga dijalankan pada 
versi distro yang lain tanpa mengalami 
masalah. 

2. Paket VMware Server. 
Paket VMware Server dapat Anda download 
langsung dari situs http://www.vmware. 
com/download/server. Paket ini juga dapat 
ditemukan dalam bonus DVD InfoLINUX 
edisi ini. Pada saat instalasi, VMware Serv- 
erakan menanyakan serial numberinstalasi 
software ini. Untuk mendapatkan serial 
number ini, Anda dapat memperolehnya 
secara free, dengan cara melakukan regis- 
trasi langsung pada halaman situsnya. 


Instalasi VMiware Server 

Beikut ini proses instalasi VMware Server di 

Debian 4.0: 

1. Copy semua file DVD InfoLINUX yang ter- 
dapat pada folder “rubrik/tutorial/vmwa- 
reserver”, ke direktori /tmp. 

2. Unpack file VMware-server-1.0.2-39867. 
tar.gz yang terdapat pada folder /tmp. 

$ cd /tmp 
$ tar xzvf Vmware-server-1.0.2- 
39867.tar.gz 

3. Buat sebuah direktori bernama /var/vm 
yang akan kita gunakan untuk meng- 


plikasi virtualisasi sedang menjadi tren yang banyak dibahas saat ini. Pada platform 
Linux, sudah terdapat beberapa aplikasi virtualisasi yang free dan sangat powerful. 
Salah satunya adalah VMware Server, versi free dari VMware yang dapat digunakan 


instal virtual machine kita nantinya. Le- 
tak direktori ini juga dapat Anda ubah, 
sesuai dengan keinginan Anda. Hanya 
saja yang perlu diingat, virtual machine 
membutuhkan kapasitas harddisk yang 
lumayan besar. Untuk itu, pastikan bahwa 
partisi folder yang akan digunakan, masih 
memiliki kapasitas yang mencukupi. 

4. Login sebagairoot, kemudianjalankan script 
installer vmware-install.pl yang terdapat 
dalam direktori /tmp/vmware-server-dis- 
trib hasil extract file Vmware-server-1.0.2- 
39867.tar.gz. 

$ su - 
# cd /tmp/vmware-server-distrib 


# ./vmware-install.pl 


Berikutnya proses instalasi akan menanya- 
kan beberapa pertanyaan. Untuk mudahnya, 
ikuti saja dengan jawaban default yang sudah 
terdapat pada proses instalasi. 

Creating a new installer database 


using the tar3 format. 


Installing the content of the 
package. 


In which directory do you want to 
install the binary files? 


I/usr/bin) «-- /usr/bin 


what is the directory that contains 
the init directories (rc0.d/ to rce6. 
a/)?2 

I/etc) «-- /etc 


70 06/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL VMWARE SERVER 


@ Eupnyantoedebian Jimp Ju P supriyantot au 
File Edit View Terminal Tabs Help File Edit View Terminal Tabs Help 
In which directory do you want to install the binary files? E vmware-mui-distrib/mui/ssl/misc/c info E 
/usr/bin) vmware-mui-distrib/mui/ssl/misc/c issuer 
vmware-mui-distrib/mui/ssl/misc/c name 
What is the directory that contains the init directories (rcO.d/ to rc6.d/)? vmware-mui-distrib/mui/ssl/certs/ 
/etc) vmware-mui-distrib/mui/ssl/private/ 
vmware-mui-distrib/mui/ssl/lib/ 
What is the directory that contains the init scripts? vmware-mui-distrib/mui/ssl/openssl.cnf 
/etc/init.d) vmware-mui-distrib/mui/src/ 
vmware-mui-distrib/mui/src/apache/ 
In which directory do you want to install the daemon files? vmware-mui-distrib/mui/src/apache/conf/ 
/usr/sbin) vmware-mui-distrib/mui/src/apache/conf/httpd.conf 
vmware-mui-distrib/mui/src/apache/conf/access.conf 
In which directory do you want to install the library files? vmware-mui-distrib/mui/src/apache/conf/setup.pl 
/usr/lib/vmware) vmware-mui-distrib/mui/src/apache/bin/ 
vmware-mui-distrib/mui/src/apache/bin/apachectl 
In which directory do you want to install the manual files? vmware-mui-distrib/mui/src/apache/bin/apxs 
/usr/share/man) vmware-mui-distrib/mui/src/lib/ 
vmware-mui-distrib/mui/src/lib/httpd.vmware 
In which directory do you want to install the documentation files? vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/ 
/usr/share/doc/vmware) vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/site perl/ 
vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/site perl/5.005/ 
The installation of VMware Server 1.0.2 build-39867 for Linux completed vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/site perl/5.005/VMware/ 
successfully. You can decide to remove this software from your system at any vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/site perl/5.005/VMware/HConfig/ 
time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-uninstall.pl". vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/site perl/5.005/VMware/HConfig/Constant.pm 
vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/site perl/5.005/VMware/Management/ 
Before running VMware Server for the first time, you need to configure it by vmware-mui-distrib/mui/src/lib/perl5/site perl/5.005/VMware/Management/Overview.pm 
invoking the following command: "/usr/bin/vmware-config.pl". Do you want this 1 debian:/tmp# cd vmware-mui-distrib/ 
program to invoke the command for you now? Iyesl debian:/tmp/vmware-mui-distrib# ./vmware-install.pl IP 
Proses Instalasi VMiware Server. Proses extract dan instalasi VMware Management Interface. 
1.0.2 build-39867 for Linux icons 
What is the directory that contains completed 
the init scripts? successfully. You can decide to The path “/usr/share/icons" does not 
/etc/init.d) x-- /etc/init.d remove this software from your exist currently. This program is 
system at any going to 
n which directory do you want to time by invoking the following create it, including needed parent 
install the daemon files? command: “/usr/bin/vmware-uninstall. directories. Is this what you want? 
/usr/sbin) «-- /usr/sbin (oil da Iyesl «-- yes 
n which directory do you want to Before running VMware Server for What directory contains your desktop 
install the library files? the first time, you need to configure menu entry files? These files have a 
/usr/lib/vmware| «-- /usr/lib/ it by .desktop file extension. I/usr/ 
vmware invoking the following command: share/applicationsl «-- /usr/share/ 
“/usr/bin/vmware-config.pl". Do you applications 
The path “/usr/lib/vmware”" does not want this 
exist currently. This program is program to invoke the command for In which directory do you want to 
going to you now? Iyes) «-- yes install the application's icon? 
create it, including needed parent I/usr/share/pixmaps| «-- /usr/share/ 
directories. Is this what you want? Making sure services for VMware pixmaps 
MESII Kes Te Server are stopped. 
Trying to find a suitable vmmon 
n which directory do you want to Stopping VMware services: module for your running kernel. 
install the manual files? Virtual machine monitor done 
/usr/share/man| «-- /usr/share/man None of the pre-built vmmon modules 
You must read and accept the End for VMware Server is suitable for 
n which directory do you want to User License Agreement to continue. your 
install the documentation files? Pressken er itondspllaysa running kernel. Do you want this 
/usr/share/doc/vmware| «-- /usr/ IENTERJ program to try to build the vmmon 
share/doc/vmware module for 
an snip ILICENCE TEXT) your system (you need to have a C 
The path “/usr/share/doc/vmware" compiler installed on your system)? 
does not exist currently. This Do you accept? (yes/no) «-- yes yesIM YES 
program is 
going to create it, including needed Configuring fallback GTK4 2.4 Using compiler “/usr/bin/gcc". Use 
parent directories. Is this what you libraries. environment variable CC to override. 
want? 
Desi ee yes In which directory do you want to What is the location of the 
install the mime type icons? directory of C header files that 
The installation of VMware Server I/usr/share/icons) «-- /usr/share/ match your running 


www.infolinux.web.id INFOLINUX m 06/2007 71 


TUTORIAL VMWARE SERVER 


kernel? (/lib/modules/2.6.18- 
4-486/build/includelc-- /lib/ 
modules/2.6.8-2-386/build/include 


Do you want networking for your 
virtual machines? (yes/no/help) 


Iyesl «-- yes 


Configuring a bridged network for 


vmnet0. 


The following bridged networks have 


been defined: 


. vmnet0 is bridged to etho 


Do you wish to configure another 
bridged network? (yes/no) Inol «- 


-16 alel 


Do you want to be able to use NAT 
networking in your virtual machines? 
(yes/no) 


Iyesl «-- yes 


Configuring a NAT network for vmnet8. 


Do you want this program to probe 
for an unused private subnet? (yes/ 
no/help) 


Iyesl «-- yes 


Probing for an unused private subnet 


(this can take some time)... 


The subnet 172.16.232.0/255.255.255. 


0 appears to be unused. 


Ihe following NAT networks have been 


defined: 


. vmnet8 is a NAT network on private 


subnet 12 lor 2B210h 


Do you wish to configure another NAT 


network? (yes/no) Inol «-- no 


Do you want to be able to use host- 
only networking in your virtual 
machines? 


Iyesl «-- yes 


Configuring a host-only network for 


rd 
Eile Edit View History Bookmarks Tools Help 
&@- - CG (SG https1/7192.168.2.1:8333vmwarejen/ 


@ Getting Started K4 Latest Headlines 


- 1Gp 16821 /V Mware Menagernenbinteace Itewyeasel sx 


si“) Id 


(S VMware Management Interface 


Username: (root 


Password: #reebei 


Log In 


VMware Server Console for Windows al 


Help Download | 


Done 


192.168.2.1:8333 & 


Halaman login VMware Management Interface. 


vmnet1. 


Do you want this program to probe 
for an unused private subnet? (yes/ 
no/help) 


Iyesl «-- yes 


Probing for an unused private subnet 


(this can take some time)... 


The subnet 192.168.35.0/255.255.255. 


0 appears to be unused. 


The following host-only networks 


have been defined: 


. vmnetl1 is a host-only network on 


private subnet 192.168.35.0. 


Do you wish to configure another 
host-only network? (yes/no) Inol 


S5 MA 


Please specify a port for remote 
console connections to use 19021 


902 


Restarting internet superserver: 
inetd. 
Configuring the VMware VmPerl 


Scripting API. 


Building the VMware VmPerl Scripting 


API. 


Using compiler “/usr/bin/gcc". Use 


environment variable CC to override. 


Installing the VMware VmPerl 
Scripting API. 


The installation of the VMware 


VmPerl Scripting API succeeded. 


Generating SSL Server Certificate 


In which directory do you want to 
keep your virtual machine files? 
I/var/lib/vmware/Virtual Machines| 


«-- /var/vm 


Please enter your 20-character 


serial number. 


Type XXXXX-XXXXX-XXXXX -XXXXX or 
'Enter' to cancel: «-- your VMware 


Server serial number 


Starting VMware services: 

Virtual machine monitor done 
Virtual ethernet done 

Bridged networking on /dev/vmnet0 
done 

Host-only networking on /dev/vmnet1 
(background) done 

Host-only networking on /dev/vmnet8 
(background) done 


NAT service on /dev/vmnet8 done 


72 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


The configuration of VMware Server 
1.0.2 bui1d-39867 for Linux for this 
running 


kernel completed successfully. 


Setelah tahapan instalasi di atas dapat ber- 
jalan tampa masalah, berarti paket VMware 
Server sudah dapat terinstalasi dengan baik. 
Sekarang kita berlanjut ke tahap selanjutnya. 


Instalasi VMware Management 
Interface 

VMWare Management Interface merupakan 
tool manajemen berbasis web yang dapat kita 
gunakan untuk beberapa hal berikut: 

@ Memonitor status virtual machine dan 
VMware Server host yang sedang berjalan. 
@ Melakukan proses kontrol (power on, sus- 
pend, resume, reset, dan power off) virtual 
machine di suatu host. 


@ Menampilkan detail proses setiap virtual 
machine, termasuk laporan sistem, in- 
formasi hardware, user yang sedang ter- 
koneksi, dan file log dari proses yang ter- 


jadi. 


Satu hal yang perlu dicatat, VMWare 
Management Interface tidak dapat digunakan 
untuk menciptakan Virtual PC. Untuk 
melakukan hal ini, Anda dapat menggunakan 
VMware console di PC dient, yang installer-nya 
tersedia, baik pada platform Linux maupun 
Windows. 

Sekarang kita akan menginstalasi VM- 


9 


ea 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 


&- -C@ Ai (LD https://192.168.2.1:8333/vmware/en/ 
@ Getting Started K4 Latest Headlines 


@ VMware Server 1.0.2 build-39867 | root@locall 
Status Monitor 


Last Updatec 


System Summary 


Processors (1) 


Virtual Machines 18 Yo M1 
Other 0 Yo 
System Total 18 Ko uu 


Virtual Machines (2) 


HB Display Name 
TestLinux 


Ware 


kurang lebih sama dengan proses instalasi 


Management Interface. Prosesnya 
VMware-server. Anda hanya perlu menekan 
Enter untuk mengikuti jawaban default dari 
pertanyaan yang diberikan selama tahapan 
instalasi. 
1. Unpack file VMware-mui-1.0.2-39867.tar. 
gz yang terdapat pada folder /tmp. 
ca /tmp 
S tar xzvf Vmware-mui-1.0.2-39867. 
tar.gz 
2. Login sebagai root, kemudian lakukan 
proses instalasi. 
5 su - 
# cd /tmp/vmware-mui-distrib 


# ./vmware-install.pl 


Berikutnya proses instalasi akan menanya- 
kan beberapa pertanyaan. Untuk mudahnya, 
ikuti saja dengan jawaban default yang sudah 
terdapat pada proses instalasi. 

Creating a new installer database 


using the tar3 format. 
You must read and accept the End 
User License Agreement to continue. 
Presskencerstodi splaysi 
IENTERJ 

Tacensektekt 


Do you accept? (yes/no) «x-- yes 


Thank you. 


Teceihost-VMWare Managemenbinter acer icewease) 


“SI-IP) Ie: 


Refresh | Help | Log Out 


5 Minute Average 


Memory (566 M) 


Virtual Machines 
Other 


System Total 


160.0 M mui 
254.0 M Wii 
414.0 M #NKGANIiNitin 


Up v4 CPU RAM 


Rb Im 41 seconds 63 WIN 64.0 M 
| NN M-onebun Hui 21 seconds 48 WIN 96.0 M 
Download VMware Server Console: 
rt 1 
TG ( pend 
lgn, Virt lara 
Inc. int tat risdiction te 
| Tm 


Done 


192.168.2.1:8333 & 


Status sistem operasi dalam VMware Management Interface. 


TUTORIAL VMWARE SERVER 


Installing the content of the 
package. 


In which directory do you want to 
install the binary files? 


I/usr/bin) x-- /usr/bin 


what is the directory that contains 
the init directories (rc0.d/ to rce. 
YR 

pete 5 ete 


what is the directory that contains 
the init scripts? 


I/etc/init.dl «-- /etc/init.d 


In which directory do you want 
to install the VMware Management 
Interface 

files? (/usr/lib/vmware-muil «-- / 


usr/lib/vmware-mui 


The path "/usr/lib/vmware-mui" does 
not exist currently. This program 

is going 

to create it, including needed 
parent directories. Is this what you 
want? 
Masi Kes yes 
n which directory would you like to 
install the documentation files? 
/usr/lib/vmware-mui/docl «-- /usr/ 


ib/vmware-mui/doc 


The path “/usr/lib/vmware-mui/doc" 
does not exist currently. This 
program is 

going to create it, including needed 
parent directories. Is this what you 
want? 
Iyesl «-- yes 
The installation of VMware 
Management Interface 1.0.1 build- 
29996 for Linux 

completed successfully. You can 
decide to remove this software from 
your system 

at any time by invoking the 
following command: 


“/usr/bin/vmware-uninstall-mui.p1l". 


Before running VMware Management 


Interface for the first time, you 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 06/2007 73 


TUTORIAL VMWARE SERVER 


€ Applications Places Desktop @NI-- MI Rs 


Eile Edit View Host VM Tabs Help 


Home - VMware Server Console 


led uu 
Inventory 
Cannes to Toer 


kri| VMiware Server Console 


Versii 


ric 

and password 
Local host 

2 Remote host 


Host name: |192.1682.1 


chines on the local computer you are using, 
select "Local host'. To access virtual machines on 2 networked host. 
select 'Remote host' and enter the host name and a valid user name 


6 nas en gi € Applications Places Desktop #eTKI- : Hei 6 us3rn Hi 
Eile Edit View Host VM Tabs Help 
£ 
au bb S5 | 


PowerOff Suspend Reset 


Inventory 


@ Ubuntu 


es that run on VMware Server 


User name: (root 


Password: |sssoocee| 


The high 


Bj (atom. JA bom. (8 Howi. JB tuo. | 8 bocah Tubun Tamu 


need to 

configure it by invoking the 
following command: 
“/usr/bin/vmware-config-mui.pl". Do 
you want this program to invoke the 
command 

for you now? Iyesl «-- yes 


This interface shows status 
information of the installed VM 
instances and you are able to start 


and stop VM instances: 


Setelah paket VMWare Management In- 
terface terinstalasi dengan baik, Anda dapat 
segera mengakses halaman VMWare Manage- 
ment Interface dengan menggunakan web 
browser. Caranya adalah dengan mengetik- 
kan alamat https://kalamat-ip-pc»:8333, pada 
kotak halaman url web browser. Setelah 
tampil ke halaman login VMWare Manage- 
ment Interface, isikan dengan username root 
dan 
Hasi 


pada Gambar 3. 


password root pada sisten Linux Anda. 


nya dapat terlihat kurang lebih seperti 


Instalasi VVlware Server Console 
Ai 


untuk dapat membuat virtual machine adalah 


plikasi terakhir yang harus kita instalasi 


VMware Server Console. Aplikasi ini sendiri 
dapat kita instalasikan pada PC yang men- 


jalankan VMware Server, maupun pada PC 
lainnya. Dalam latihan ini, InfoLINUX hanya 


menggunakan satu PC saja baik untuk men- 


an. 


jalankan VMware Server, VMware Manage- 


B3 sunny 


Memasukkan alamat IP komputer host yang menjalankan VMwareServer. 


@ You do not have VMware Tools installedi 


Snapshot 


Debian GNU/Linux 


Switch ' Summary | Console 


X (fi localhost x|A) Testtinux « (Bi Ubuntu & 


128968K upper memory) 


kernel 2 


6.18-4-k7 


lighted entry 


&odajecahot 


JO Tutor. 3 Home. LI B3 atur JA rm, GB tutori 


(les how. 


ment Interface, maupun VMware Server 

Console. 

Berikut langkah untuk menginstalasi 
aplikasi VMware Server Console. 

1. Unpack file VMware-server-linux-dient- 
1.0.2-39867.zip yang terdapat pada folder 
/tmp. 

$ cd /tmp 

$ unzip Vmware-server-linux- 
cITent, 102 398672Tp 

S tar xzvf Vmware-server-console- 
1023986 Lan. gZ 

2. Login sebagai root, kemudian lakukan 

proses instalasi 
SNSUNG 
# cd /tmp/vmware-server-console- 
distrib 


# ./vmware-install.p 


Seperti proses instalasi aplikasi sebelum- 
nya, cukup ikuti saja jawaban wizard yang 
diberikan sampai proses instalasi selesai. 
Berikutnya, Anda dapat menemukan 


icon VMware Server Console yang sudah 


terinstalasi pada menu Applications -» Sys- 
tem Tools - VMware Server Console. Klik 
dan jalankan aplikasi tersebut, sampai me- 
nampilkan halaman login VMware Server 
Console. 

Jika Anda menjalankan aplikasi VMware 
Server Console pada PC yang sama, cukup 
pilih Localhost. Namun jika menjalankan ap- 
likasi VMware Server Console pada PC yang 
berbeda, pilih Remote host, kemudian isikan 
parameter Remote host yang sesuai. 

Setelah masuk ke halaman utama VMware 
Server Console, Anda dapat memulai proses 


instalasi berbagai sistem operasi dalam virtual 


& locah Tubun... | £ vmwa.. JM supry... IG Tutor... )( 9 Testi...) SI 


Guest OS Debian Linux yang berjalan dalam Host OS Debian Linux. 


machine. Klik menu File - New -» Virtual 
Machine. Berikutnya akan terdapat sejumlah 
wizard yang akan menanyakan beberapa per- 
tanyaan berikut: 

@ Sistem Operasi (Linux, Windows, Novell 
Netware, Solaris or other operating sys- 
tem). 

Versi sistem operasi yang ingin diinstal. 
Lokasi dan nama virtual machine. Letakkan 
pada direktori /var/vm atau folder lainnya 
yang Anda gunakan untuk meletakkan file 
virtual machine. 

Networking. Pilih bridge, jika Anda ingin 
menggunakan network yang sama dengan 
server yang menjalankan VMware server. 
Jika ingin menggunakan virtual NAT, pilih 
Network address translation. 
Menentukan besar kapasitas harddisk. 
Disarankan untuk meng-uncheck pilihan 
Allocate all disk space now, untuk lebih 


menghemat ruang harddisk komputer 
host yang menjalankan. 

Setelah menyelesaikan semua wizard 
pembuatan virtual machine, selanjutnya 
Anda dapat langsung menginstalasi sistem 
operasi yang diinginkan dengan memasuk- 
kan CD/DVD drive di server, dan langsung 
mengklik tombol Power On untuk mulai 
menjalankan Virtual Machine. 

Demikian penjelasan mengenai VMware 
Server kali ini. Dengan menggunakan solusi 
aplikasi virtualisasi di Linux, diharapkan 
Anda dapat makin produktif, karena dapat 
an banyak sistem hanya dengan 


menciptal 
menggunakan sebuah PC. Akhir kata, selamat 
mencoba dan tetap semangat! A 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.idJ 


74 06/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL UBUNTU FEISTY 


buntu baru saja merilis versi terbarunya, yakni Ubuntu 7.04 yang memiliki code name 


“feisty fawn”. Namun sejumlah paket seperti codec multimedia dan beberapa paket 


multimedia tidak disertakan secara default. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 


tutorial kali ini akan dibahas sejumlah Tip dan Trik Ubuntu Feisty. 


Ada yang spesial pada bonus DVD Info- 
LINUX edisi 06/2007 ini. Pada edisi ini, 
kami menyertakan bonus DVD tambahan 
yang berisi distro Ubuntu Feisty dan tu- 
runannya, seperti Kubuntu dan Edubuntu, 
pada InfoLINUX 
Ubuntu Feisty ini, Anda dapat menemukan 


edisi regular. Dalam 


sejumlah paket aplikasi, yang sering digu- 
nakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

Meski default aplikasi dalam paket dis- 
ronya sudah mencukupi untuk kebutuhan 
kerja, bagi pengguna komputer kebanyakan 
entu saja masih terasa ada yang kurang. Be- 
berapa paket seperti codec multimedia, audio 
dan video player, dvd ripping, nvidia driver, 
chm viewer, dan sebagainya, belum diser- 
akan secara default pada distro ini. Selain 
berkaitan dengan jumlah ruang iso CD, juga 
dikarenakan kebijakan pihak Ubuntu yang 


idak akan menyertakan paket-paket restric- 


tion secara langsung dalam distribusinya. 

Pada tutorial kali ini, InfoLINUX akan 
membahas proses instalasi sejumlah paket 
restriction yang sering digunakan sehari- 
hari, untuk menambah kenyamanan Anda 
saat menggunakan Ubuntu Feisty. 


Persiapan 

Sebelum menjalankan tutorial ini, pastikan 
kalau Ubuntu Feisty sudah terinstalasi de- 
ngan baik pada sistem Anda. Selanjutnya 
untuk melakukan langkah instalasi paket 
yang dijelaskan pada tutorial ini, Anda dapat 
melakukannya langsung dengan menggu- 
nakan paket deb yang terdapat pada bonus 


DVD Ubuntu Feisty. Jika memiliki ruang 
harddisk yang cukup berlebih, silakan buat, 
dan gunakan repositori local yang terdapat 


pada harddisk PC. 


Membuat Repositori Lokal Ubuntu 
Dalam DVD ini sudah terdapat beberapa 


paket extras multimedia Ubuntu Feisty 


yang 
untu 


kami sertakan. Jika Anda berniat 
mengopinya ke sistem Ubuntu Anda, 
harddisk 


untuk digunakan secara pribadi maupun 


buat sebuah repositori lokal di 


oleh user lainnya di dalam jaringan. Lang- 
kah pertama, cari dan instal terlebih dahulu 
paket paket dpkg-dev 1.13.24ubuntu@ all. 
deb yang terdapat pada DVD InfoLINUX 
edisi ini. Jalankan proses instalasi dpkg- 


dev dari Terminal, dengan menggunakan 
perintah berikut: 
$ sudo dpkg -i dpkg-dev 
1.13.24ubuntu6 all.deb 
Sebagai uji coba, buat sebuah folder ber- 
nama ubuntu feisty pada home direktori 


Anda, kemudian buat index paket dengan 
menggunakan perintah dpkg-scanpackages. 
Dalam contoh ini, path direktori yang me- 
nyimpan paket file deb berada di /home/su- 
priyanto/ubuntu feisty. 

$ sudo cd /home/supriyanto 

$ sudo dpkg-scanpackages ubuntu 

feisty /dev/null | gzip -9c » 

ubuntu feisty/Packages.gz 

Jika tidak terdapat masalah setelah 

menjalankan perintah di atas, langkah pem- 
buatan repositori Ubuntu sudah selesai. 


Berikutnya, Anda dapat memasukan daf- 
tar repositori lokal yang baru saja dibuat 
ke dalam file /etc/apt/source.list. Caranya, 
rename terlebih dahulu file /etc/apt/source. 
list menjadi nama lain (misal: /etc/apt/ 
sources.list.bak), dan buat kembali file /etc/ 
apt/source.list. 

$ sudo mv /etc/apt/sources.list 

/etc/apt/sources.list.bak 

$ sudo touch /etc/apt/sources.list 

Tambahkan repositori lokal yang sudah 
dibuat dengan menambahkan baris berikut 
di file /etc/apt/sources.list. 

deb file: /home/supriyanto ubuntu 
feisty/ 

Save dan simpan hasil editan di atas. 
Berikutnya, jalankan perintah apt-get check 
update untuk melakukan indeks paket- 
paket yang terdapat pada repositori lokal 
tersebut. 


$ sudo apt-get update 


Instalasi NVIDIA driver 

Driver NVIDIA generic bawaan dari X.Org 
yang terdapat di Ubuntu Feisty, tidak dapat 
menampilkan fitur 3D yang optimal. Aki- 
batnya, Anda tidak akan dapat memain- 
kan sejumlah game 3D yang terdapat di 
Ubuntu Feisty dengan nyaman. Untuk 
mengatasinya, Anda dapat menginstalasi 
driver NVIDIA pada sistem Ubuntu. 

Buka 
perintah berikut untuk menginstalasi driver 
NVIDIA. 

$ sudo apt-get install nvidia-glx 


Terminal, kemudian jalankan 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 06/2007 75 


TUTORIAL UBUNTU FEISTY 


O 8 duevay Lon) 


SME et PPN AYAT, 


(kt) (la (supryantoes.. JL. Tepsandtnekubu.. (BB OAWS -10-010.. (8 (Panduanubun 


IUbuntufeisty - 


JL untriedn - Ope. KAMI fo12217127: paoc|avdsimpleyndewihde 


XMIMS sedang memutar file MP3. 


Setelah paket driver nvidia-glx telah 
terinstalasi dengan baik, jalankan perintah 
berikut untuk mengaktifkan fungsi driver 
NVIDIA yang baru saja Anda instal. 

$ sudo nvidia-xconfig 

Lakukan proses Logout atau Restart. Jika 
sebelum masuk ke halaman login GDM ter- 
lihat logo Ubuntu, berarti Anda sudah dapat 
menginstalasi driver NVIDIA dengan baik. 


Instalasi Plugins dan Audio Player 

Format MP3, seakan sudah menjadi standar 
de facto format musik yang terdapat di PC 
dan beragam perangkat multimedia player 
yang ada di pasaran saat ini. Berkaitan 
dengan masalah lisensi, codec untuk me- 
mutar format MP3 tidak disertakan secara 
default pada Ubuntu Feisty. Namun tidak 
perlu khawatir, karena pada paket extras 
yang terdapat di DVD Ubuntu InfoLINUX 
edisi regular, Anda dapat menginstalasikan 


paket gstreamer0.10-plugins-ugly untuk 
memutar file MP3. Jalankan perintah beri- 
kut dari Terminal untuk menginstalasinya. 
$ sudo apt-get install 
gstreamer0.10-plugins-ugly 
Berikutnya, Anda dapat menginstal 
XMMS sebagai aplikasi audio player untuk 
memutar file MP3. 
$ sudo apt-get install xmms 
Jalankan XMMS dari menu Applications 
- Sound & Video, kemudian test dengan 
menjalankan salah satu file MP3. 


Instalasi Codecs dan Video Player 

Menonton video di saat senggang dapat 
menghilangkan kepenatan setelah bekerja. 
Pada Ubuntu Feisty, sudah disertakan 
Totem sebagai default aplikasi video player. 


VLC sedang memutar film DVD. 


Sayangnya, secara default beberapa format 
video belum dapat dijalankan dengan baik 
oleh Totem, karena codec video untuk 
membuka format ini belum tersedia. 

Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat 
menginstalasikan paket w32codecs yang 
sudah memuat beragam codec video yang 
ada saat ini. Selain itu, kita juga dapat meng- 
gunakan video player lain seperti VLC dan 
Gxine misalnya, yang memiliki kemampuan 
fitur lebih baik daripada Totem. 

$ sudo apt-get install w32codecs vlc 
gxine 

Selanjutnya, Anda dapat mencoba me- 
mutar file video, atau memasukkan keping 
film DVD pada drive DVD, untuk segera 
menikmati DVD film melalui VLC. 


Instalasi Acrobat Reader 

Meskipun di Ubuntu Feisty sudah terdapat 
beberapa aplikasi untuk membaca file PDF 
yang bersifat free dan open source, seperti 
evince, xpdf, dan kpdf, aplikasi buatan Ado- 
be ini tetap menarik untuk digunakan. Un- 
tuk menginstalasi Acrobat Reader, jalankan 
perintah berikut dari Terminal. 


$ sudo apt-get install acroread 


Aplikasi Burning CD/DVD 


Pada platform Linux, nama aplikasi K3B 
sangat dikenal sebagai aplikasi yang dapat 
digunakan untuk melakukan proses burning 
CD/DVD. Aplikasi berbasis KDE ini, me- 
miliki tampilan yang user friendly, dan 
mudah digunakan oleh para user pemula 
sekalipun. 

Untuk menginstalasi K3B, cukup jalan- 
kan perintah berikut dari Terminal. 

$ sudo apt-get install k3b 


Read/Write Partisi NTFS 


Kebanyakan pengguna Linux di Indonesia 
adalah pengguna dual boot antara Windows 
XP dan Linux di dalam satu PC-nya. Secara 
default, Ubuntu sudah dapat mendeteksi 
secara langsung partisi NTFS yang terdapat 
pada suatu PC. Hanya saja mount partisi 


NTFS yang dilakukan Ubuntu ini hanya 
bersifat Read Only. Jika menginginkan ke- 
mampuan Read/Write pada partisi NTFS 
yang terdapat pada sistem, Anda dapat 
menginstalasikan paket ntfs-3g. Selain 


dapat membaca partisi NTFS, paket ntfs-3g 


juga dapat menulis ke partisi NTFS. 
Untuk instalasi paket ntfs-3g, cukup 
jalankan perintah berikut dari Terminal. 
$ sudo apt-get install ntfs-3g 
Setelah paket ntfs-3g terinstalasi dengan 
baik, selanjutnya Anda dapat langsung 
melakukan proses mount partisi NTFS agar 
dapat di Read dan Write. Dimisalkan par- 
tisi NTFS berada di /dev/hdal dan ingin di- 
mount ke direktori /media/hdal. Pertama, 
lakukan proses umount terlebih dahulu jika 
partisi tersebut masih dalam proses mount. 
Selanjutnya, Anda dapat langsung melaku- 
kan proses mount dengan menggunakan 
perintah berikut: 
$ sudo mount ntfs-3g /dev/hdal 
/media/hdal 
Test dengan membuat sebuah direktori 
atau file di partisi NTFS yang baru saja di- 
mount. Jika sudah bisa melakukan proses 
Read dan Write, berarti aplikasi ntfs-3g 
sudah dapat bekerja dengan baik. 


File Sharing 
Kebanyakan para pengguna komputer 
saat ini, melakukan pekerjaan dalam suatu 


76 06/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


jaringan komputer. Berkaitan dengan hal 

ini, kegiatan file/printer sharing antarkom- 

puter dalam suatu jaringan dapat dilakukan 
secara mudah dan terpusat. 

Pada Ubuntu Feisty, proses file shar- 
ing dapat dilakukan secara mudah. Dua 
protocol sharing seperti NFS dan Samba, 
sudah terdapat pada aplikasi Shared Folder 
yang terdapat pada distro Ubuntu. Untuk 
melakukan proses file sharing, Anda dapat 
mengikuti langkah sebagai berikut: 

1. Jalankan aplikasi Shared Folder dari 
menu System -» Administration -» 
Shared Folder. 

2. Jika muncul halaman yang menanyakan 
apakah Anda ingin melakukan proses 
file sharing menggunakan NFS atau 
Samba, pilih saja Samba. Setelah dipilih, 
tak lama kemudian aplikasi ini akan 
langsung menginstalasi paket Samba 
server pada sistem Anda. 

3. Tak lama kemudian, halaman Shared 
Folder akan muncul. Klik button Add un- 
tuk memilih folder yang ingin di-share. 
Uncheck pilihan Read Only, jika Anda 
ingin memberikan permission Read dan 
Write pada folder yang di-sharing. 

4. Pada Tab General Properties, sesuai- 
kan Domain/Workgroup yang digunakan 
pada jaringan Anda. Pilihan WINS server 
juga dapat Anda isikan, jika Anda meng- 
inginkan komputer yang menjalankan 
service Samba tersebut sebagai WINS 
Server. 

5. Terakhir, 
komputer tersebut. 


restart service Samba di 
S sudo /etc/init.d/samba restart 


Sekarang rekan dalam workgroup Anda 
sudah dapat mengakses folder yang sudah 
Anda share. 


CD Audio 

Meski format CD Audio sudah tidak se- 
populer seperti dahulu, untuk urusan kuali- 
tas suara, format CD Audio masih jauh lebih 
bagus daripada format MP3. Tak heran 
jika CD Audio masih tetap digunakan oleh 
sebagian besar album musik yang terdapat 
di pasaran. 

Pada Ubuntu Feisty, sudah terdapat 
aplikasi Sound Juicer dan Serpentine Audio 
CD Creator yang dapat digunakan untuk 
memutar dan mengekstrak file dalam CD 
Audio ke komputer. Jika masih kurang, 


www.infolinux.web.id 


Anda juga dapat menginstalasi KAudio- 
Creator yang berbasis aplikasi KDE. Untuk 
instalasi KAudioCreator, jalankan perintah 
berikut dari Terminal. 


$ sudo apt-get install kaudiocreator 


Firefox Plugins 
Mozilla 
browser open source yang paling banyak 


Browser Firefox, merupakan 
digunakan saat ini. Selain dapat diperoleh 
secara gratis dan dapat berjalan di berbagai 
macam platform, Firefox juga sudah dileng- 
kapi dengan ratusan extensions yang dapat 
menambah fungsionalitas. 

Selain extensions, Firefox juga memi- 
liki sejumlah tambahan plugins yang dapat 
digunakan untuk menjalankan suatu 
format yang terdapat di suatu website. 
Beberapa format yang umumnya sering 
disertakan pada suatu website diantara- 
nya, flash, pdf, realplayer, java, dan video. 
Untuk dapat menjalankan secara lang- 
sung format-format tersebut, Anda dapat 
menginstal sejumlah paket berikut dari 
Terminal. 

$ sudo apt-get install mozilla- 
acroread mozilla-mplayer mozilla- 
plugin-vlc libflash-mozplugin 
j2re1l.4-mozilla-plugin 


, 


& 14 ” 


TUTORIAL UBUNTU FEISTY 


Setelah terinstal, Anda dapat melihat 
informasi plugins yang telah terdapat pada 
Mozilla Firefox, dengan mengetikkan perin- 
tah berikut pada kotak halaman url-nya: 


about :plugins 


Konversi Paket RPM 


Adakalanya kita mendapatkan suatu 
paket software yang hanya berbentuk bi- 
nary RPM. Jika ingin menginstalasi for- 
mat RPM di Ubuntu, kita harus mengon- 
versinya terlebih dahulu menggunakan 
aplikasi Alien. Instalasi paket Alien dapat 
dilakukan dengan menjalankan perintah 
berikut: 
$ sudo apt-get install alien 

Berikutnya, Anda dapat segera melaku- 
kan konversi paket RPM menjadi paket DEB, 
dengan menggunakan perintah berikut: 


$ sudo alien --to-deb «namapaket.rpm» 


Demikian sejumlah Tip dan Trik seputar 
Ubuntu Feisty dalam kesempatan kali ini. 
Beberapa tip dan trik lainnya dapat Anda 
temukan di sejumlah halaman dokumentasi 
Ubuntu Guide, Wiki Ubuntu, dan Forum 
Ubuntu yang terdapat di Internet. Akhir 
kata, selamat ber-Ubuntu ria! 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.idJ 


— 


CYBER Bid 10th Floor 
7. Kautngan Barat no.8 Jakarta 12710 


Phone.(021)5268000 Fax. 4 Lalat 


http:/ /www.cakraweb.com - info @cakraweb.com 


INFOLINUX m 06/2007 77 


GIGABIT ETHERNET CARD FIBRE / GIGABIT SWITCH 
COM 362000-T 10/100/1000 Base-T, 3Gom Gigabit NIC for client 3COM 3616478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 
COM 3C996B-T Fast Etherlink XL PCI, Gigabit, Server Adapter unmanaged 
COM 3CGBIC92 1000 Base-LX GBIC for 3Com 3617304 3COM 3616479 3Com Baselinetr) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
OMPEX FL 1000 T Ethernet Card 10/100/1000 Mbps (kabel CAT 5 / CAT 6 ), unmanaged 
P Cable, 64 bit PCI 3COM 3216487 3Com Baseline Switch 2824-SFP 
-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, 32 bit PCI ALLIED TELESYN AT-GS900/16 16 ports, 10/100/1000TX, Unmanage 
ALLIED TELESYN AT-GS900/16 24 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 
ALLIED TELESYN AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 
EL PWLA8492MT 10/100/1000 Mbps, 64 bit, Full Duplex, ACPI, WOL, PCI-X ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX -- 2 Gbic expansions, 
U 
A 
2 
A 


Plus (24 port gigabit 4- 4 slot SFP) 


3 
3 
3 
C 
U 
D 
( 


Bus Master), PnP, Server NIC 
P 391661-B21 HP NC340T PClx 4 Pt 10/100/1000 Adapter 


RENDNET TEG-PCITXR 10/100/1000Mbps, Copper Gigabit PCI Adapter LIED TELESYN AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX -- 
Realtek Chipset ) 


H 
| 
TRENDNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter managed 
T 
( 


FP Combo ports 
LIED TELESYN AT-GS950/24 WebSmart switch 24 port 10/100/1000TX -- 


OUTER & BRIDGES 
RWE675075 3Com 11a/b/g Wireless Work Group Bridge 

RWEASYG73 Outdoor 802.119 54Mbps Wireless Building to Building 
ernational 


2 SFP Combo ports 
CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports 10/100/1000BASE-T 
uplinks, Standard Image 
CISCO WS-C2970G-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image 

LESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- CISCO WS-C35606-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T -- 4 SFP Standard Image 

ed-pair, wiring (CAT, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet CISCO WS-C3750G-24PS-S Catalyst 3750 24 ports 10/100/1000T PoE -- 4 SFP 

ncluded) Standard Image 
E 
S 
D 
D 


LESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- SCO WS-c37506-24TS-E Catalyst 3750 24 ports 10/100/1000 -- 4 SFP 
isted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet nhanced Image Multilayer: 1.5RU 
ncluded) 'SCO WS-C37506-24TS-S Catalyst 3750 24 ports 10/100/1000 -- 4 SFP 
041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 1-port WAN andard Multilayer: 1.5RU 
1000 VPN Firewall Router, 4-port UTP, 10/100BaseT LAN, 1-port WAN -LINK DES-32268/E 24 port 10/100/1000Mbps, Stackable 
F5D7233 Wireless Travel 546 Router -LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Swi 
10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM 1 ELLINET 523080 8 Port 0 Gbe Switched 
1 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM ELLINET 523127 24 P bit Websmart 
0 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM NKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch 
1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM ik NKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 
0 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis,32Flash / 9EDRAM ! KSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch 
0 1801/K9 ADSL/POTS Router with Firewall/IDS and IPSEC 3DES 5 KSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch 
1 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM 1 NKSYS SRW2016 Switch Manage Web, 16-Port 10/100/1000 Gigabit 
0 1841-HSEC/K9 1841 Security bundle with AIM-VPN, Advance IP Services, witch -- 2 mini-GBIC w/ WebView 
LASH / 256MB DRAM KSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 
0 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / 8 DNET TEG-S41SX 5-port (4 x 10/100/1000, 1 x Mini GBIC) Gigabit Switch 
DRAM 
0 1841-T1 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / 
DRRAM CE700 USB KVM Extender, 150m, No support to SUN and MAC. 
0 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, Advance : CL1208LA-AAT-G 15" 8-Port LCD KVM wwith Extra Local Console 
rity, 64MB FLASH / 256MB DRAM CS1004 1 Console(PS/2), 4 Server(PS/2) w/ Audio: support AT&Serial: OSD 
O 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash / 1208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD. 
DRAM bles (2 x 1.8m PS/2) 
0 2621XM Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS 3 1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD. 
b 
1 


P,32Flash / 128DRAM : es (2 x 1.8m PS/2) 

EDIMAX BR-6104K SOHO Broadband Router embeded with 4P 10/100M switch CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of cables 
EDIMAX BR-6204WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.119 w/WDS, Bridge Mode .8m USB) 
and AP Client CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of cables 
EDIMAX BR-6304WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.119 w/WDS, Bridge Mode .8m USB) 
and AP Client 1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
EDIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2“WAN, 4“LAN ncluded 
TELLINET 523240 Guess Gate 1734AC 1 Console(USB), 4 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN Endpoint cable included 
LINKSYS RV042 Router CS17426 2-port Dual-View KVM Switch: cables included 
LINKSYS RVO82 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing CS1744C 4-port Dual-View KVM Switch: cables included 
RENDNET TDM-C400 ADSL 2/2-- Modem Router CS1754 1 Console(USB), 4 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform: OSD 
RENDNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch CS1758 1 Console(USB), 8 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform: OS 
RENDNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch / CS17626 2 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 
SB Print Server CS17646 4 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 
RENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem - Firewall Router /w 4-port Switch CS17726 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mpbs Ethernet 
DNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router /w 4-port Switch / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included 
DNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router / CS1774C 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mpbs Ethernet 
-port Switch / 2 Port USB2.0 Hub built in: cables included 
DNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router / w 4-port Switch CS228-AAT-G 2 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT& 


78 06/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INFO HARGA 


Serial. Cable 2L-170P OM 3CRGPOE10075 OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point 
EN CS428-BAT-G 4 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT& OM 3CRPAG175B 11a/b/g Wireless PC Card/PCMCIA with XJACK Antenna 
ial. Cable 2L-170P OM 3CRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA 
CS62AZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable OM 3CRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router 
CS62BZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable. Audio DM 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 119 USB Adapter 54 Mbps 
independent switch OM 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 119 USB Wifi 54 Mbps 
CS62UZ 1 Console(USB), 2 PCs(USB) with Audio: built-in cable OM 3CRUSB20075 OfficeConnect Wireless 119 USB Adapter 108 Mbps 
CS64AZ 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio: Built-in Cable OM 3CRWE154G72 OfficeConnect Wireless 11g PC Card 54 Mbps 
CS64UZ 1 Console(USB), 4 PCs(USB) with Audio: built-in cable DM 3CRWE454672 OfficeGonnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 
CS72EC 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2): cable included OM 3CRWE454G75 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 
CS74EG 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable included OM 3CRWE554G75 OfficeConnect Wireless 119 Cable/DSL Gateway 54 Mbps 
CS8BA09 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2), better VGA: OSD OM 3CRWE825075 3Com AP8250 802.11g Dual Slot Access Point 
CS9134 1 Console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD OM 3CRWE875075 AP8750 802.11a/g Dual Slot Access Poin 
CS9138 1 Gonsole(PS/2), 8 Server(PS/2): support AT&Serial: OSD: OM 3CRWER100-75 OffiseConnect Wireless 119 Cable/DSL Gateway 54 Mbps 
CS913809 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): support ATxSerial: OSD: Black OM 3CRXJK10075 OC Wireless 108 Mbps 11g Xjack PC Card/PCMCIA 
US221 Manual Switch : 2 PC Share 1 USB 2.0 Device LIED TELESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port 
US421 Manual Switch : 4 PC Share 1 USB 2.0 Device /100TX Switch and 1 x 10/100TX WAN Po 
VSO404 Video Splitter, Matrix 4-to-4 flexible VGA & Audio Switch. (350MHz). LIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX 
X1440@1.8m. Max to 69M US AX-112 802.119, Analog (cord/cordless) VolP Phone Adapter, SIP Protocol, 
VS94A 4 port Video Splitter(250MHz).1920x1440@60Hz. 6dm er ID, 3 Way Conference 
IN FIDK102P Omniview 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling, PS/2 US WL-300G 80211g, 54Mbps Wireless LAN Access Point 
LINK DKVM-8BE/E 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch,3 set US WL-700GE Broadrange Wireless Router, 802.119, 16086, 4 port 10/100BaseT 
bles included Li 24-0700 2.4GHz Omni-Directional, 7dBi Indoor Antenna 
ELL AS-180AS 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, 2x PS2 1 D-LINK DSA-3100/E Hot Spot Gateway for Wireless Internet Connection 
erver Interface Pod, Power Cord, 2.5m, 220V Europe D-LINK DSL-2640T 54Mbps (802119) Wireless ADSL 2/2 -- Router, 4-port UTP 
DIMAX EK-2PSK 2 Port PS2 KVM Switch, 2 Cable Kit 100Mbps 
DIMAX EK-PS2C 2 Port PS2 KVM Switch With Building Cable, Plastic K DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with 1 
ELLINET 156714 4 Port DVI KVM Switch oveable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD -- Power Supply -- 
ELLINET 156752 Mini KVM Switch UTP Cable Included 
LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) D-LINK DWL-2700AP/E Wireless Outdoor Access Point, 802.119 / 2.4Ghz - 
LINKSYS KVM2KIT ProConnect Integrated KVM 2-Port Switch plete accesories 
LINKSYS PS2KVM4 ProGonnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU D-LINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps 
LINKSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 GPU's D-LINK DWL-G630 PCMCIA Wireless G 
LINKSYS SVIEWO8 ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU's DIMAX AR-7064Mg-- MIMO XRTM Wireless ADSL2 4 Ports 
DIMAX EW-7108PCg Wireless LAN Cardbus 54M, 802.119 
ADSL MODEM DIMAX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 
2WIRE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.119 Wireless Access Point DIMAX EW-7206PDg Wireless Access Point 801.119 54M with PoE interface 
3COM 3CRWDR101A-75 3GCom OfficeConnect ADSL Wireless 54 Mbps 11g DIMAX EW-7317LDG Wifi Detector with LCD -- USB 2.0 wireless adapter 
Firewall Router DIMAX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.11g 
LIED TELESYN AT-AR236E ADSL Modem, Router 1 Port 10/100 Mbps DIMAX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 
LLIED TELESYN AT-AR256E ADSL, Router, RJ-11 4-Port 10/100 TX, Net Firewall NKSYS EG1064 Instant Gigabit Network Adapter (64 Bit) 
L 2/2 Plus KSYS SPA941 2 OR 4 Line IP Telephone with 1 Ethernet Port and Hi-Res Display 
D-LINK DSL-2540T 4-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, ADSL Modem Router KSYS WAG54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps, 
-LINK DSL-302T External ADSL Modem 1-port UTP 10/100Mbps with 1 port USB oor 
D-LINK DSL-520T 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, ADSL Modem Router KSYS WAP54GP Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 24 Ghz, Data Rate 54Mbps, 
LINKSYS AG-241 Modem ADSL VPN 4 Port door 
LINKSYS AM300 ADSL 2-- Modem with 1 Ethernet, 1 USB Port, Dying Gasp KSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps 
LINKSYS WAG200G Wireless-G ADSL Home Gateway, Wireless router - External - NKSYS WAP54GX IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u, Ethernet, 
SL, ADSL2-- - 54 Mbps - 4-port switch - IEEE 802.119, IEEE 802.11b, Fast Power, UTP CAT 5, WPA/WPA2, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID Broadcast 
rnet, Ethernet nable/disable 
LINKSYS WAG354G Wireless-G ADSL Gateway KSYS WAP55AG Wireless IEEE 802.11g, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps, 
PROLINK Hurricane 9000P Modem ADSL 4 por 69 oor 
SIEMENS BSL5450 SpeedStream ADSL USB External Modem with 4-Port Ethernet 85 NKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rai 
SIEMENS SS4200 SpeedStream ADSL USB External Modem with 1-Port Ethernet 65 11Mbps 
VIGOR 26006 4 Port ADSL Router with 802.119 and 8021b Wireless LAN Access, Rp.3,000,000 NKSYS W 
USB Printer Port NKSYS W 


» 


frj 
» 


505-028 Dm 


(Te 
x 


fan 


desa Sa SSS Sa Sasa 


C54GS Wireless-G Notebook PCMI 
C5BAG Wireless-G Notebook PCMI 
VIGOR 2700GE 4 Port ADSL Router, Wireless AP Rp.2,200,000 NKSYS WRE54G Wireless-G Range Expander 
INXEL 660 ADSL Modem, 1 Port SS 890 NKSYS W ON Wireless N Broadband Router, 802 11N 


P AA Adapter -- Speedbooster 
P| 
R 
R 
ZVXEL P-630-S ADSL USB Modem SS 450 NKSYS WRT546-3G Wireless-G Broadband Router for 3G/UM 
R 
R 
R 


AA Adapter 


ai 
L 
ra 
L 


NKSYS WRT54GC Wireless G Broadband -- Router 
WIRELESS LAN NKSYS WRT54GL Wireless-G Broadband Router with Linux 
2WIRE 802.119 USB Wireless Adapter USB Wireless Adapter, Wireless IEEE NKSYS WRT54GS Wireless G Broadband -- Router, Speed Booster 
802119, 2.4GHz, Data Rate 54Mbps NKSYS WRT546x Wireless- G Broadband Router with srx 

3COM 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps NKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Network Adapter 

3COM 3CRGPC10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 119 PC Card CI GW-AP54PR Wireless Presenter Gateway with Access Point 


www.infolinux.web.id INFOLINUX M 06/2007 79 


KUIS 


SiP 


PT Sistem Integral Perkasa 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa Edimax 
Wireless LAN4WiFi 
Detector EW-7317LDG. 
PT Sistem Integral 
Perkasa menyediakan 2 
buah Wireless LAN#WiFi 
Detector EW-7317LDG 
untuk 2 orang pemenang. 
Baca keterangannya di 
bawah ini. 


KX0vSLYIYyMUL—ODLYYTMT 
Op Man Ai « p Man Gea mean ma «5 Ma Bapa Ian aa 0 Na dau me Kia 3 | 
smMoOwUlLlA CL Y UU 
NDANOWVO—OLSLMTMUMN—LAN 
bIYUYOOPSL—mMUULSLUAM 
Us rOU KU To ISI DB 
WAOMLPOAKUCMOu—H Uu 
YEN UHSsPUsSs USUL 
bSATUDLKULKZLUWKDKDN 
DAAMNSUOSTATORAYAUVI 
Taja mak sa Nop ip - Ia wi Oi da mia 2 Moo am no Mala 3 Ae 
PSYPOLPZEZLLKYDNO—YWO 
AMI PANTI sTO—TLTOY 
(ep Hu nian Hn UI Gp IX Op Man 9 p MAIN Op BKO p NA Op Min 0 NX CP Man 
TG w—OEeDA Os UAO 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. Multimedia Center b. Keuangan C. Collaborative Software 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-06xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 
Contohnya: LINUX 06 A Budi Santosa 828 CBPTELKONSEL AE XI 


BELA 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 9333 (tarif Rp2000---/SMS berlaku untuk semua operator). ie it ren Oesa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Juli 2007. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 08/2007. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id Untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


80 06/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


InfoLINUX 07/2007 


Terbit 
1 Juli 2007 


LINUX 


EDISI MENDATANG 


Linux 
di Berbagai 
Arsitektur 


Komputer 


Membangun Paket Aplikasi Beragam Aplikasi Monitoring 
Menggunakan Checkinstall Server di Linux 


Paket binari suatu distro dapat dibuat secara mudah | Pada InfoLINUX edisi depan, akan dibahas 
dengan Checkinstall. Cukup instal Checkinstall, dan | beberapa aplikasi Linux yang dapat digunakan 
ciptakan paket untuk distro Anda. untuk kebutuhan monitoring server. 


Backup dan Restore Data Membuat Service Script 

Beberapa aplikasi di Linux dapat digunakan untuk Service script biasa digunakan untuk menjalankan 
melakukan proses Backup dan Restore data. Salah proses daemon suatu aplikasi. Simak teknik 
satunya dengan menggunakan Partimage. pembuatan service script di edisi mendatang. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 06/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


